TABLOID MINGGUAN - EDISI NO. 27 

TERBIT PADA HARI SENIN 

10 FEBRUARI 2020 

RplO.OOO/eks | 16 Halaman 


^Lelemiilkiui 

Kebanggaan Anak Negeri 




Baru 


Yayasan Perguruan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki Wisudakan 106 Sarjana Strata Satu dan 4 Diploma III 


LAURAN - Yayasan Perguruan Tinggi Rumpun 
Lelemuku Saumlaki (YPT-RLS) yang menaungi 3 
sekolah tinggi, diantaranya Sekolah Tinggi Ilmu 
Ekonomi Saumlaki (STIESA), Sekolah Tinggi 
Ilmu Administrasi Saumlaki (STIAS) dan Seko¬ 
lah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Saumlaki 
(STKIPS) menggelar Rapat Senat Terbuka Luar 
Biasa Dalam Rangka mewisudakan sebanyak 


110 Sarjana dan Diploma III Tahun akademik 
2019/2020 pada Sabtu (08/02/2020). 

Ketua YPT-RLS, Polikarpus Lalamafu S.Sos, 
MM mengatakan bahwa hari bersejarah itu ada¬ 
lah suatu kebanggaan dan sekaligus kegembi¬ 
raan dimana Kampus Lelemuku telah berhasil 
menyumbangkan aset nasional yang mampu me¬ 
neruskan pembangunan dan peningkatan kuali¬ 


tas pendidikan yang telah dibekali dengan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan ketrampilan kepada 
masyarakat, bangsa dan negara melalui lulusan 
program Strata Satu (SI) sebanyak 106 orang dan 
Diploma III (D III) berjumlah 4 orang. 

‘Tjinkan kami mengucapkan selamat berbaha¬ 
gia kepada seluruh wisudawan beserta keluarga... 

BERSAMBUNG KE HAL.15 


Presiden Hadiri Puncak Hari Pers Nasional 



BANJARMASIN - Masyarakat 
sehat terlahir lewat pembentukan 
pola pikir positif yang didapatkan 
lewat informasi-informasi yang 
baik. Sementara informasi yang 
baik tersebut terlahir lewat jurnal¬ 
isme dan ekosistemnya yang juga 
berjalan baik. 


Maka, dalam puncak peringatan 
Hari Pers Nasional Tahun 2020 yang 
dipusatkan di Kawasan Perkanto¬ 
ran Sekretariat Daerah Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Selatan, Kota 
Banjarbaru, pada Sabtu, 8 Febru¬ 
ari 2020, Presiden Joko Widodo 
menyebut bahwa ekosistem dan in¬ 
dustri pers harus berjalan dengan 
sehat dan terlindungi agar mas¬ 
yarakat dapat terus menerima kuali¬ 
tas informasi yang baik. 

“Masyarakat yang sehat adalah 
masyarakat yang mendapatkan in¬ 
formasi yang sehat dan yang baik. 
Informasi yang baik memerlukan 
jurnalisme yang baik dan ekosistem 
yang baik. Ekosistem media harus 
dilindungi dan harus diproteksi se¬ 
hingga masyarakat mendapatkan 
BERSAMBUNG KE HAL.15 



Jangan Mengemis ASN Pembukaan Tes CPNS 


Bupati Ajak Pemuda Tanimbar Jadi Pengusaha 


SAUMLAKI - Bupati Kepulau¬ 
an Tanimbar, mengajak seluruh 
pemuda di daerah yang dipimp¬ 
innya itu untuk menjadi pen¬ 
gusaha atau pedagang muda 
yang mampu menjaga kestabi¬ 
lan perekonomian di Tanimbar. 

“Saya harap di Tanimbar akan 
muncul pengusaha-pengusaha 
muda yang baru, kita telah mem¬ 
bangun pasar baru, kita tela mere¬ 
novasi pasar di Sifnana, memba¬ 
ngun pasar baru di Olilit tetapi 
belum ada anak-anak muda kita 
yang dipersiapkan untuk nantinya 
menjadi pengusaha atau pedagang 
yang andal di bidangnya,” ajak dia 
dalam sebuah acara kepemudaan 
di Saumlaki pada Minggu (10/2). 

Fatlolon pun meminta para... 

BERSAMBUNG KE HAL.15 



Sekapur Sirih dari Ramba 

Tanimbar ini punya banyak orang 
intelek, tapi seng semua berpikir sep¬ 
erti cendekiawan yang banyak orang 
bodo harapkan agar dapat pimpin 
dengan berani dan angka muka... 

BERSAMBUNG KE HAL.14 



Parasite Terbaik di Oscars Pesan Jokowi ke Pers 


BACA DI HAL.02 


BACA DI HAL.04 


BACA DI HAL.12 


BACA DI HAL.16 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 































02 


10 FEBRUARI -16 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


TANIMBAR RAYA 


Lalamafu Ajak Sarjana Baru Jangan Mengemis jadi ASN 



harap bahkan mengemis untuk men¬ 
jadi Aparatur Sipil Negara (ASN). 

“Saya teringat saat saya wisuda SI 
pada tahun 1996, Wagub Maluku 
Barnabas Orno berpesan bahwa 
menjadi seorang sarjana itu mini¬ 
mal dia mampu untuk bekerja dan 
menghidupi dirinya sendiri, mam¬ 
pu menciptakan lapangan peker¬ 
jaan bagi diri sendiri, itu baru 
disebut sarjana. Bukan kita per¬ 
gi dan mengemis pekerjaan jadi 
pegawai. Berprofesi sebagai tukang 
ojek saja, itu sudah mengahasilkan 
uang, jangan kita berpikir jadi ojek 
artinya gelar kita ini sudah ada di 
bawah tanah, tidak seperti itu ya. 
Anda harus menunjukkan bahwa 
seorang tukang ojek, suatu saat dia 
mampu menjadi seorang bos ojek,” 
ajak dia saat Rapat Senat Terbuka 
Luar Biasa dalam rangka wisuda 
pada Sabtu (9/2). 

Kemudian Lalamafu pun memberi 
pesan kepada seluruh wisudawan 
untuk mampu menciptakan iklim 
akademik yang kondusif di tengah 
masyarakat dan menjujung tinggi 


Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu 
pendidikan artinya belajar seumur 
hidup, penelitian artinya melihat 
fenomena-fenomena sosial yang 
terjadi di tengah masyarakat dan 
pengabdian kepada masyarakat. 

Secara khusus, ia memberi pen¬ 
awaran kepada para lulusan ter¬ 
baik di kampus tersebut untuk 
bersama-sama mengabdi menjadi 
dosen dalam mencerdaskan ke¬ 
hidupan bangsa dan menghasilkan 
lulusan generasi Tanimbar yang 
profesioanl yang nantinya akan 
dibiayai pihaknya untuk mengam¬ 
bil sekolah ke jenjang berikutnya. 

“Perguruan tinggi di era kom¬ 
petisi sekarang ini semakin ketat, 
maka tugas anda selaku insan 
akademik adalah menjunjung tri 
dharma perguruan tinggi. Selain 
itu ada 8 lulusan terbaik yang 
akan kami tawarkan kalau dapat 
anda mengabdi di kampus ini dan 
kami akan sekolahkan anda lagi 
untuk kembali mengabdi di kam¬ 
pus yang kita cintai bersama ini,” 
pesan Ketua YPT-RLS itu. (L02) 


Lulusan YPT-RLS Diharap Ciptakan Lapangan Kerja 


JAKARTA - Ketua Yayasan Per¬ 
guruan Tinggi Rumpun Lelemuku 
Saumlaki (YPT-RLS) di Kabupaten 
Kepulauan Tanimbar, Provinsi Malu¬ 
ku, Polikarpus Lalamafu S.Sos, MM 


mengajak sekitar 110 sarjana Strata 
Satu (SI) dan Diploma III (D III) 
yang baru saja diwisudakan untuk 
bisa menciptakan lapangan peker¬ 
jaan sendiri dan jangan hanya ber- 


Bupati Fatlolon Lantik Pejabat Struktural 


SAUMLAKI - Bupati Tanimbar 
Petrus Fatlolon, SH., MH melantik 
sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi 
Pratama, Pejabat Administrasi dan 
Pejabat Pengawas di lingkup Pemk- 
ab. Kepulauan Tanimbar, bertempat 
di Ruanv Rapat Kantor Bupati Jalan 
Kewarbotan Saumlaki. 

111 orang Pejabat yang dilantik 
tersebut masing-masing 11 Pejabat 
Pimpinan Tinggi Pratama, 41 Pe¬ 
jabat Administrasi dan 59 Pejabat 
Pengawas. Selain mengisi jabatan 
definitif Bupati melalui Surat Perin¬ 
tah Bupati menunjuk 3 pejabat mas¬ 
ing-masing Brampi Moriolkossu, 
SH selain tugasnya sebagai Sekretar¬ 
is, ditunjuk pula sebagai pelaksana 
tugas Kepala Badan Kesatuan Bang¬ 
sa dan Politik, Junus F. Batlayeri ,SH, 
Sekretaris, ditunjuk sebagai Pelaksa¬ 
na Tugas Kepala Dinas Perikanan 
dan Jonanis Fenanlampir, SE selain 
jabatan Sekretaris ditunjuk sebagai 
pelaksana tugas Kepala Dinas Satu¬ 
an Polisi Pamong Praj. 

Bupati dalam sambutannya men¬ 
gatakan, pengambilan sumpah/janji 
jabatan pejabat struktural ini dimak¬ 
sudkan untuk mengisi lowongan ja¬ 
batan yang mengalami kekosongan 
antara lain SKPD yang mengalami 
kenaikan status yaitu Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik, dan juga Dinas 
Perikanan karena pejabat lama sudah 
memasuki masa purnabakti. “Rolling 
jabatan ini juga dimaksudkan untuk 
penyegaran karena secara khusus ada 
eningkatan kinerja dari setiap peja- 
at struktural dan secara umum oleh 
masing-masing SKPD,” tegas dia. 

Khusus kepada Camat Molu Maru 
Bupati berpesan agar dapat mem¬ 
benahi Molu Maru yang dari aspek 
pembangunan dan pelayanan kepa¬ 
da masyarakat selama ini dinilain- 
a belum berjalan dengan baik. Di 
idang pendidikan dan kesehatan 
khususnya menurut Bupati perlu 
mendapat perhatian serius Camat 
untuk segera dibenahi. Hal lain sep¬ 
erti jalan menuju Kantor Camat yang 


saat ini kondisinya mengalami rusak 
berat akibat longsor, perlu diperbaiki 
untuk mempermudah akses menu¬ 
ju Kantor Camat. Pemda melalui 
SKPD terkait akan mendukung 
seluruh proses pembangunan di Ke¬ 
camatan Molu Maru sehingga proses 
pemerintahan, pembangunan dan 
pelayanan kepada masyarakat dapat 
berjalan dengan baik. 

Kepada Camat Bupati berpesan 
agar segera setelah pelantikan dapat 
berkoordinasi dengan SKPD terkait 
sehingga semua persoalan di keca¬ 
matan itu dapat dituntaskan. Masalah 
disiplin pegawai juga harus menjadi 
perhatian Camat untuk memben¬ 
ahinya pasalnya ketika melakukan 
inspeksi pada akhir Januari 2020 lalu, 
ternyata tingkat kehadiran pegawai 
sangat buruk. 

“Sudah saatnya Pemerintah Daer¬ 
ah secara obyektif akan menilai para 
pejabat yang berprestasi akan dipro¬ 
mosikan pada jenjang yang lebih 
tinggi,” ucapnya. 

Ia mencontohkan awal tahun 2020 
ini dirinya baru saja menandatan¬ 
gani SK pensiun bagi 50 orang PNS 
telah memasuki masa purna bakti, 
dan sebagian besarnya berprofesi 
sebagai tenaga guru. Atas dasar itu 
ia berpesan kepada semua pihak 
terutama mereka yang bergerak 
di bidang kependiaikan agar hal 
ini segera diantisipasi karena ber¬ 
dasarkan data yang ada setiap ta¬ 
hun diperkirakan sekitar 100 tenaga 
guru di Kepulauan Tanimbar me¬ 
masuki masa pensiun. 

“Hal ini perlu diatur sehingga 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar 
ke depan tidak mengalami keku¬ 
rangan tenaga guru dalam jumlah 
yang besar yang dampaknya ikut 
mempengaruhi kualitas pendidikan 
anak khususnya pada sekolah-seko¬ 
lah yang tersebar di kecamatan ter¬ 
jauh seperti Kecamatan Molu Maru 
yang nota bene hari ini mengalami 
Kekurangan tenaga guru hampir 
di semua sekolah, ujar dia. (KOI) 


SAUMLAKI - Pemerintah Ka¬ 
bupaten (Pemkab) Kepulauan Ta¬ 
nimbar, Provinsi Maluku berharap 
kepada ke-110 sarjana Strata Satu 
(SI) dan Diploma III (D III) dari 
Yayasan Perguruan Tinggi Rumpun 
Lelemuku Saumlaki (YPT-RLS) 
yang baru saja diwisudakan untuk 
bisa menciptakan lapangan peker¬ 
jaan baru yang sesuai dengan kual¬ 
itas ilmu dan membawa dampak 
positif kepada masyarakat. 

“Momen saat ini bukan akhir dari 
tugas dan belajar. Gelar yang diter¬ 
ima harus dijadikan sebagai modal 
untuk lebih kerja keras menjadi 
kreatif dan bersikap sesuai dengan 
predikat yang disandang. Diharap¬ 
kan ke depan ilmu dan pendidikan 
yang diterima dapat dikembangkan 
dan dugunakan dalam kehidupan 
bermasyarakat,” harap Bupati Ta¬ 
nimbar, Petrus Fatlolon, SH., MH 
yang dibacakan oleh Asisten Bidang 
Pembangunan, Ekonomi dan Ke¬ 
masyarakatan, Drs. Deutero A. T. 
Sabono, M.Si pada Sabtu (9/2). 

Ia pun menyatakan dengan ke¬ 
hadiran YPT-RLS di daerah yang 
berbatasan langsung dengan Aus¬ 
tralia itu telah meningkatkan kual¬ 
itas akademik secara berkelanjutan 
dan menghasilkan lulusan terbaik 
sesuai dengan kebutuhan daer¬ 
ah sekarang dan untuk masa yang 
akan datang. Secara khusus dengan 
adanya kebijakan proyek strategis 
nasional Blok Masela dari Presiden 


II 

NOMOR PENTING 1 

0 

Polres MTB 

0918-22033 

0821-1417-1217 (SMS/WA) 

0 

Pengaduan Lalu Lintas 
0823-1290-7773 

0 

Pengaduan PTSP 
0812-4740-5697 

0 

Darurat Bencana BPBD 
0822-4863-8163 

0 

RS Fatimah Olilit 
0822-4803-6596 

0 

Teknisi PLN Saumlaki 
0822-4803-6596 

0 

Damkar MTB 

0821-9836-5288 

0 

Geofisika Saumlaki 
0918-22124 


Republik Indonesia (RI), Ir. H. 
Joko Widodo, maka yayasan terse¬ 
but diharapkan mampu mengem¬ 
bangkan diri melalui disiplin ilmu 
yang dimiliki karena masyarakat 
menanti karya dan inovasi bagi 
kesejahteraan bersama. 

“Daerah ini akan terus berkem¬ 
bang maju, akan ada banyak 
perubahan yang terjadi seiring 
dengan dinamika pembangu¬ 
nan. Besar harapan saya kepada 
para wisudawan dan wisudawa- 
ti semoga dengan ilmu yang 
saudara miliki kelak akan ber¬ 
guna bagi negara terutama di 
Tanimbar,” harap Sabono.(Mll) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 


































TANIMBAR RAYA 


10 FEBRUARI -16 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


03 


Makan Malam Bersama Mahasiswa KKN UGM Yogya 


SAUMLAKI - Bupati Tanimbar, 
Petrus Fatlolon, SH., MH yang 
didampingi Istri, Joice M. Fatlolon 
Pentury mengundang sebanyak 
30 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) Universitas Gadjah Mada 
(UGM) Yogyakara untuk makan 
malam bersama di kediaman Bu¬ 
pati pada Selasa (4/2). 

Dalam sambutannya, Bupati 
Fatlolon mengungkapkan rasa 
bangga dan terima kasih atas 
kebijakan yang begitu baik dari 
kampus tersebut yang telah me¬ 
nempatkan mahasiswa KKN di 
Desa Ilinge dan Kabiarat, Keca¬ 
matan Tanimbar Selatan (Tansel) 
sejak29 Desember 2019 lalu dan 
berharap agar kegiatan KKN itu 
bisa terus berkelanjutan. 

“Saya menitip hormat dan 
salam kepada pak rektor dan 
seluruh dekan yang telah mem¬ 
percayakan Tanimbar sebagai 
tempat pelaksaaan KKN. Dike- 
sempatan ini saya menyam¬ 
paikan kepada dosen pembimb¬ 
ing bahwa pemda mengharapkan 
agar ada penempatan mahasiswa 
KKN, khususnya dari UGM Yo- 



gya agar 
Sekiranya dibutuhkan admin¬ 
istrasi dukungan permohonan 
dari pemda, maka kami akan 
siapkan, sehingga Tanimbar bisa 
terus mendapat alokasi maha¬ 
siswa KKN UGM,” harap dia. 

Sementara itu. Dosen Pembimb¬ 
ing Lapangan, Dr. Agung Hari- 
joko, S.T., M. Eng mengutarakan 
perjalan timnya untuk memilih 


UGM Yogyakarta tersebut dan 
pihaknya pun akan memberikan 
rekomendasi kepada Pemerin¬ 
tah Daerah (Pemda) terkait per¬ 
masalahan dan memberi solusi 
penyelesaian untuk kemajuan 
daerah tersebut. “Ternyata Kepu¬ 
lauan Tanimbar ini menarik 
sekali, kami juga meminta maha¬ 
siswa ini untuk bagaimana men¬ 


cari solusi permasalahan yang 
ada di daerah tersebut terutama 
untuk pemberdayaan masyarakat 
agar lebih maju lagi, ke depann¬ 
ya” katanya. 

Kemudian perwakilan maha¬ 
siswa KKN dari Fakultas Kedok¬ 
teran , Tiara P. Leksono men¬ 
gungkapkan bahwa dari KKN itu 
banyak hal baru yang diperoleh 
seperti kesehatan secara medis dan 
alternative. Selain itu pun ia berpe¬ 
san agar tatanan adat yang begitu 
kental di Tanimbar agar selalu di¬ 
jaga dan dilestarikan karena mer¬ 
upakan keunggulan dari daerah 
tersebut. “Ke Tanimbar adalah hal 
yang tidak pernah saya pikirkan 
sebelumnya, di ndonesia Timur di- 
mana sangat berbeda dengan tem¬ 
pat saya tinggal dan tempat-tem¬ 
pat yang pernah saya kunjungi. 
Banyak sekali hal berharga yang 
saya terima dari masyarakat, yaitu 
bagaimana cara berpikirnya. Wa¬ 
laupun kita sama-sama NKRI teta¬ 
pi keberagaman ini sangat berbeda 
sekali sehingga bhineka tunggal 
ika menjadi satu kata yang paling 
tepat untuk ini,” ungkap dia. (L02) 


STKIPS Akan Gelar Ruang Berbagi Ilmu di BatuPutih 

SAUMLAKI - Sekolah Tinggi Menengah Pertama (SMP), yang 


Keguruan Ilmu Pendidikan Saum- 
laki (STKIPS) yang bernaung pada 
Yayasan Perguruan Tinggi Rumpun 
Lelemuku Saumlaki (YPT-RLS) 
akan menggelar program Ruang 
Berbagi Ilmu (RBI) Tahun 2020 di 
Desa Batu Putih, Kecamatan Wer- 
makatian. “STKIPS dalam waktu 
dekat akan melaksanakan penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat 
yang dibiayai oleh kementerian di 
Desa Batu Putih. Sehingga saya 
akan berangkat ke kantor LLDIKTI 
Wilayah XII Maluku dan Maluku 
Utara di Ambon untuk menan¬ 
datangani kontrak penelitian itu,” 
ungkap Ketua STKIPS, Oliver Srue, 
S.Tdi., M.Pd pada Sabtu (09/2). 

Ia mengatakan dalam program 
RBI, pihaknya akan turunkan maha¬ 
siswa di setiap semester untuk satu 
desa dengan rincian 4 orang maha¬ 
siswa, masing-masing 2 mahasiswa 
pendidikan matematika dan 2 ma¬ 
hasiswa pendidikan bahasa inggris 
serta ditambah satu dosen bahasa 
inggris dan 1 dosen matematika. 

Sedangkan untuk menantikan 
pelaksanaannya, saat ini STKIPS 
sedang menyiapkan perangkat 
pembelajaran yang focus pada 
proses pembelajaran yang kreatif 
dan menyenangkan pada tingkat 
Sekolah dasar (SD) dan Sekolah 


mesti dilatih dan ditanamkan bagi 
anak2 sekolah dasar, supaya mer¬ 
eka jangan sam pai putus sekolah 
di tengah jalan. “Program itu akan 
kita djalankan di tahun 2020 ini, 
prosesnya adalah mahasiswa akan 
diseleksi, kegiatan pelatihan ten¬ 
tang metode pembelajaran kreatif 
dan menyenangkan bagi maha¬ 
siswa terlebih dahulu,” papar Srue. 

Ia pun mneyatakan tujuan dari 
program tersebut adalah untuk 
mencerdaskan generasi muda Ta¬ 
nimbar dan menumbuhkan se¬ 
mangat untuk belajar dan melan¬ 
jutkan pendidikan serta untuk 
membekali kemampuan dari para 
mahasiswa keguruan dalam hal 
praktek mengajar dan langsung 
berhadapan dengan masyarakat. 

“Seturut dengan regulasi terbaru 
bahwa profesionalisme langsung 
itu praktek lapangan, tidak perlu 
menunggu sampai semester akhir 
untuk praktek mengajar. Lewat pro¬ 
gram ini mahasiswa dilatih untuk 
bagaimana cara mengajar, berdi¬ 
ri di depan kelas dan menghadapi 
anak didik karena itu yang paling 
penting. Selain itu, kami juga akan 
menindaklanjuti hasil kerjasama 
Pemdes Fursui dan Eliasa di Selaru 
terhadap kerjasama untuk penanga¬ 
nan pendidikan,” tutup Srue. (MU) 


6 Gempa di Tanimbar Selama Satu Minggu 


SAUMLAKI - Stasiun Geofisika 
Saumlaki sebagai perpanjangan tan¬ 
gan Badan Meteorologi, Klimatologi 
dan Geofisika (BMKG) di Tanim¬ 
bar memberikan pantauan aktivitas 
gempabumi sebanyak 6 kali dari 
Jumat (31/1) hingga Kamis (6/2) di 
sekitar wilayah kepulauan tersebut. 

Menurut Kepala Stasiun Geofisika 
Saumlaki, George F. A. Muabuay, 
S.Si., M.Sc bahwa berdasarkan mag- 
nitude terdapat 0 kejadian gempabu¬ 
mi dengan magnitude kecil kurang 


dari 3,0 SR, 5 kejadian gempabumi 
dengan magnitude sedang diantara 
3,0 hingga 5,0 SR dan 1 kejadian 
gempabumi dengan magnitude be¬ 
sar sekitar lebih dari 5,0 SR. 

Kemudian berdasarkan kedala¬ 
man terdapat 0 kejadian gempabu¬ 
mi dengan kedalaman dangkal 
kurang dari 60 km, 5 kejadian gem¬ 
pabumi dengan kedalaman me¬ 
nengah diantara 60 hingga 300 km 
dan 1 kejadian gempabumi dengan 
kedalaman diatas 300 km. (L02) 


Yayasan Rumpun Lelemuku Taat Asas 


SAUMLAKI - Kepala Lembaga 
Layanan Pendidikan Tinggi (LL¬ 
DIKTI) Wilayah XII Maluku dan 
Maluku Utara, Dr. Muhammad 
Bugis, SE., M. Si menyebutkan 
bahwa Yayasan Perguruan Ting¬ 
gi Rumpun Lelemuku Saumlaki 
(YPT-RLS) di Kabupaten Kepu¬ 
lauan Tanimbar adalah salah satu 
Perguruan Tinggi Swasta (PTS) 
dari 44 PTS yang taat asas dan tel¬ 
ah menorehkan berbagai prestasi. 

Ia mengatakan pada tahun 2019 
lalu, yayasan tersebut telah memper¬ 
oleh bantuan dari Kemenristekdikti 
berupa bangunan 4 ruang kuliah 
dan di tahun 2020 ini ketiga lem¬ 
baga pendidikan yang bernaung di 
YPT-RLS, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu 
Ekonomi Saumlaki (STIESA), Seko¬ 
lah Tinggi Ilmu Administrasi Saum¬ 
laki (STIAS) dan Sekolah Tinggi Ke¬ 
guruan Ilmu Pendidikan Saumlaki 
(STKIPS) memperoleh dana peneli¬ 
tian dosen pemula dari 19 PTS. 

“Pendidikan tinggi merupakan 
aset terpenting dalam pemban¬ 
gunan masa depan bangsa. Tanpa 
pendidikan yang bermutu tidak 
mungkinlah kita dapat memper¬ 


siapkan SDM yang professional, 
untuk menjadi unggul, pendidikan 
tinggi kita tentu harus sehat dan 
dikelola secara serius dengan kon¬ 
sep transparansi,” kata dia saat 
Rapat Senat Terbuka Luar Biasa 
dalam rangka mewisudakan 110 
Strata Satu (SI) dan Diploma III (D 
III) pada Sabtu (09/2). 

Bugis menambahkan juga bahwa 
untuk menghasilkan perguruan 
tinggi yang sehat dan bermutu, 
maka PTS harus taat asas dalam 
melakukan pelaporan pada pang¬ 
kalan data pendidikan tinggi (PD- 
DIKTI), maupun dalam melak¬ 
sanakan proses pembelajaran, 
peningkatan SDM pendidik dan 
tenaga kependidikan serta penata¬ 
an kelembagaan perguruan tinggi. 

“Saya berharap semua PTS di 
kopertis wilayah XII agar dapat 
meningkatkan kualitas pengelo¬ 
laan PTSnya masing-masing. Mari 
semakin membenah diri agar men¬ 
jadi PTS yang terbaik di Indonesia 
dengan kunci, taat kelola perguru¬ 
an tinggi yang merujuk pada semua 
ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku,” tambahnya. (L02) 


Polisi Ajak Warga Batu Putih Jaga Kamtibmas 


SAUMLAKI - Bhabinkamtib- 
mas Desa Batuputih, kecamatan 
Wermaktian, Bripka P.Titirloloby 
pada Sabut (1/2) pukul 10.30 wit 
melaksanakan kegiatan Patroli 
roda dua sekaligus mengunjungi 
warga Masyarakat para petani desa 
Batuputih yang sementara duduk 
bacerita di pinggir jalan. 

Sambil berceritra dengan warga 
masyarakat, Bhabinkamtibmas tak 
lupa menyampaikan pesan-pesan 
Kamtibmas serta menghimbau 
kepada warga agar disaat bekerja 
selalu mengutamakan keselamatan 
dan kesehatan terhadap diri mas¬ 
ing-masing. Bhabinkamtibmas 
juga mengajak warganya untuk 


selalu menjaga Kamtibmas diseki- 
tar lingkungan tempat tinggalnya 
masing - masing. Selama pelak¬ 
sanaan giat patroli, situasi kam¬ 
tibmas aman dan lancar. (MU) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 













04 sfeLcglemmunlkiiii 


10 FEBRUARI -16 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


MALUKU RAYA 


Sekda Buka Tes Seleksi CPNS Pemprov Maluku Tahun 2019 


AMBON - Sekretaris Daerah 
(Sekda) Provinsi Maluku, Kas- 
rul Selang membuka dengan 
resmi pelaksanaan Tes Seleksi 
Kompetensi Dasar (SKD) pen¬ 
gadaan Calon Pegawai Negeri 
Sipil (CPNS) lingkup Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) Maluku Ta¬ 
hun 2019. 

Tes SKD ini berlangsung di 
Kantor UPT Badan Kepegawaian 
Negara Provinsi Maluku, Karang 
Panjang, Ambon, Minggu (9/2). 

Usai pembukaan, Sekda did¬ 
ampingi Kepala Biro Kepegawaian 
Daerah (BKD) Provinsi Maluku, 
Jasmono dan Panitia Seleksi CPNS 
BKN meninjau beberapa ruangan 
yang digunakan untuk penye¬ 
lenggaraan seleksi CPNS seka¬ 
ligus meninjau sarana penunjamg 
pelaksanaan tes dimaksud. 

Kepada wartawan Sekda men¬ 
jelaskan, untuk penerimaan 
CPNS kali ini, Pemprov Maluku 
mendapatkan kuota sebanyak 369. 

‘Tni merupakan berkah buat ka- 
tong (kita) semua, karena Maluku 
tahun ini dijatahi kuota sebanyak 
369,” ungkap Sekda. 

Jumlah kuota ini, kata Sekda, 
terbagi atas berbagai macam for¬ 
masi, bahkan ada formasi khu¬ 
sus bagi bagi difabel. Sedangkan, 
pelaksanaan proses pengadaan 
CPNS ini, pentahapannya tel¬ 



ah berproses di tahun 2019 yang 
dimulai dengan pendaftaran pe¬ 
serta. “Kurang lebih 9.000 yang 
mengikuti pendaftaran dan setelah 
melalui seleksi administrasi tersisa 
kurang lebih 7.000 yang lolos un¬ 
tuk kemudian mengikuti tes SKD 
dan kompetensi bidang,” jelas dia. 

Sekda mengatakan, mengin¬ 
gat jumlah peserta tes yang cuk¬ 
up banyak dengan keterbatasan 
prasarana, maka tes dialaksanakan 
selama 12 hari. “Karena prasarana 
kita bekerjasa- 


ma dengan UPT BKN yang ada 
disini, salah satunya UPT yang 
ada di Makassar dimana satu sesi 
itu 140 orang. Dari 140 orang dan 
5 sesi, maka kurang lebih 12 hari 
kita melaksanakan tes” kata Sekda. 

Sekda memastikan, mulai dari 
proses pendaftaran sampai dengan 
seleksi administrasi, semuanya ber¬ 
basis Online. “Jadi tidak ada manual 
lagi, sehingga kami harapkan kepa¬ 
da peserta yang telah memegang 
kartu tes harus memperhatikan 
kapan dia harus tes, tanggal berapa. 


sesi berapa, itu sudah harus tahu. 
Kalau memang rumah jauh dari 
tempat tes, kami sarankan mencari 
rumah yang dekat dekat agar tidak 
terlambat,” urainya. 

Ia berharap, tes ini akan berjalan 
sesuai dengan waktu yang telah 
ditetapkan. Tes dimulai pada pukul 
08.00 WIT. Dan semua peserta 
harus tepat waktu, karena seleksi 
ini juga terkoneksi dengan Badan 
Sandi Nasional di dalam mengin- 
put soal -soal. “Panitia baik dari 
BKD Provinsi maupun BKN akan 
memberikan pelayanan yang baik, 
dengan mengedepankan transpar¬ 
ansi, adil dan memberikan kesem¬ 
patan yang sama kepada seluruh 
calon CPNS,” jelas Sekda. 

Sementara itu, lanjut Sekda, un¬ 
tuk sistem penilaian akan meng¬ 
gunakan sistem perangkingan dan 
pada tahun ini passing grade (nilai 
ambang batas lulus) diturunkan. 
Dan penurunan ini memberikan 
peluang akan ada banyak peserta 
yang bisa melampauinya. 

“Kalau tadinya passing grade mis¬ 
alnya 120 dan pada 1 formasi cuma 
5 peserta yang tembus, maka keti¬ 
ka passing grade turun menjadi 
100 berarti nilai ini bisa dicapai 10 
peserta. Dan bila pada formasi ini 
yang kita butuhkan cuma 4 peserta, 
maka disinilah persaingannya akan 
semakin ketat,” urai Sekda. (POl) 


Wanita Islam Maluku Diharapkan Peka Mendengar Aspirasi 


GMKI Dukung Pembangunan 

AMBON - Wakil Bupati (Wabup) 
Maluku Tenggara (Malra), Ir. P. Be- 
ruatwarin, M.Si membuka Kegiatan 
Diskusi Publik Gerakan Mahasiswa 
Kristen Indonesia (GMKI) Cabang 
Tual Tahun 2020 di Aula Anugerah 
Ohoijang, Kamis (30/1). 

Pada kesempatan tersebut ia men¬ 
yampaikan GMKI sebagai wadah 
berhimpun tentu menyadari posi¬ 
si strategisnya dalam membangun 
tatanan kehidupan berbangsa dan 
bernegara yang lebih baik, serta 
mendukung akselerasi pemban¬ 
gunan lewat pemikiran-pemikiran 
segar ciri khas intelektual muda 
Kristen yang potensial. 

Wabup berharap, kegiatan ini 
dapat merumuskan kebijakan yang 
strategis dalam pemanfaatan Dana 
Desa sesuai dengan Tema “Pengua¬ 
tan Nilai Akuntabilitas dalam Tata 
Kelola Penggunaan Dana Desa”. 

Ia juga menjelaskan terkait Pem¬ 
bangunan Jalan Trans Kei Besar, 
akan direalisasikan pada Tahun 

2020 sepanjang 15,5 km. Tahun 

2021 sepanjang 22,8 km. Tahun 

2022 sepanjang 21,9 km. Pada Ta¬ 
hun 2023 sepanjang 21,3 km dan 
Tahun 2024 sepanjang 20,1 km seh¬ 
ingga Total: 101,6 km dengan Total 
Anggaran sebesar Rp 1,2 Trilyun 

Di sisi lain. Kecamatan Kei Besar, 
Kei Besar Selatan, Kei Besar Utara 
Timur dan Kei Besar Selatan Barat tel¬ 
ah ditetapkan sebagai Lokasi Prioritas 
Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan 
Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024. 

Hadir pada kegiatan tersebut di¬ 
antar anya yang mewakili Forkop- 
imda. Wakil Ketua DPRD Kab. 
Malra, Pimpinan OPD, Tokoh 
Agama, dan OKP lainnya. (K06) 


AMBON - Pengurus Wanita Is¬ 
lam (WI) Provinsi Maluku dihara¬ 
pkan memiiliki kepekaan yang 
tinggi dalam mendengar berbagai 
aspirasi yang berkembang di ten¬ 
gah masyarakat. Aspirasi itu harus 
mampu diterjemahkan menjadi 
sebuah target dan komitmen ber¬ 
sama yang dapat diterima semua 
pihak dan menjadi materi dasar 
misi perjuagan organisasi. 

Penegasan ini disampaikan Guber¬ 
nur Maluku Murad Ismail dalam 
sambutannya yang disampaikan 
Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, 
Politik dan Pemerintahan, Saleh 
Thio pada acara Pelantikan Pengurus 
Wanita Islam Provinsi Maluku peri¬ 
ode 2020-2025, yang berlangsung di 
Gedung Ashari, Senin (3/2). 

Dijelaskan, WI Maluku merupa¬ 
kan sebuah organisasi muslimah 
yang independen yang memiliki 
fungsi sebagai wadah penghimpun 
potensi dan kemampuan muslimah 
di Maluku. “Sebagai organisasi 
massa. Wanita Islam Maluku hadir 
dengan maksud untuk menyatu¬ 
kan umat Islam terutama kaum 
perempuan Maluku melalui trans¬ 
formasi ilmu dan pembinaan umat 
secara berkelanjutan tanpa melihat 
latar belakang suku, organisasi dan 
strata sosial,” jelas gubernur. 

Oleh karena itu, kehadiran pen¬ 
gurus baru diharapkan mampu 
melakukan penguatan kapasitas 
pengurus secara berkelanjutan. Se¬ 
tiap pengurus harus dipersiapkan 
untuk menjadi pemimpin-pemi¬ 
mpin organisasi kedepan secara 
profesional dan berkualitas. “Jalin 
kebersamaan dengan semua pihak 
dan bangun komunikasi yang in¬ 


tens,” tandas gubernur. 

Sementara itu. Ketua Dewan 
Pembina Wanita Islam, Widya 
Murad Ismail juga berharap pelan¬ 
tikan pengurus wilayah ini dapat 
menghasilkan program kerja yang 
optimal dan bermanfaat dalam up¬ 
aya membangun bersama daerah 
ini dengan mencanangkan pro¬ 
gram dakwah yang menyeluruh 
dan terpadu dalam segala bidang 
kehidupan. “Mari kita mulai lem¬ 
baran baru dengan menegakkan 
syiar Islam di dalam diri, keluarga, 
organisasi, masyarakat dan bang¬ 
sa serta tingkatkan lagi ukhuwah 
islamiyah bersama ibu-ibu pen¬ 
gurus serta anggota wanita islam,” 
ungkap Widya. 

Widya juga menyebutkan berb¬ 
agai persoalan sosial di masyarakat 
terkait dengan masalah HIV/AIDS, 
narkoba dan dampaknya pada gen¬ 
erasi bangsa. “Ini tanggungjawab 
kita bersama untuk dapat menso- 
sialisasikan tentang dampaknya di 
masyarakat,” ingat Widya. 

Tak hanya itu. Duta Perangi 
Stunting (Parenting) juga menyam¬ 
paikan tentang persoalan stunting 
yang menjadi program nasional 
dalam pengentasannya. 

Di Provinsi Maluku prevalensi 
stunting cukup tinggi yakni, 34 
persen. “Artinya dari 10 anak, 3 
atau 4 stunting,” jelas Widya. 

Hal ini disebabkan oleh kekuran¬ 
gan gizi kronis dengan manifestasi 
kegagalan pertumbuhan (growth 
faltering) yang dimulai sejak masa 
kehamilan hingga anak berusia 2 
tahun. “Sebagai duta stunting yang 
bertangggjawab disini, saya ber¬ 
harap adanya dukungan Wanita 


Islam dan organisasi perempuan 
lainnya di Maluku bahwa ini tugas 
kita untuk bagaimana kita men- 
sosialisasikan dan mengadvokasi 
supaya generrasi muda kita kede¬ 
pan adalah anak anak yang bebas 
dari stunting,”pintanya. 

Dijelaskannya, stunting biasanya 
terjadi karena suatu daerah yang 
terisolasi, sehingga susah ber¬ 
hubungan keluar daerah yang 
mengafcbatkan sulit mendapatkan 
pelayanan medis. “Ini tanggung¬ 
jawab kita bersama. Sekali lagi, 
saya berharap kita semua bersama 
organisasi perempuan lainnya di 
Maluku untuk bersama memeran¬ 
gi stunting di Maluku, “tandasnya. 

Ketua PP WI, Martuah Mustafa 
memberikan apresiasi atas perha¬ 
tian Widya terhadap berbagai per¬ 
soalan seperti masalah HIV, narko¬ 
ba dan stunting. 

Dikatakan, Wanita Islam mempu¬ 
nyai sembilan bidang diataranya, 
pendidikan, keorganisasian, kese¬ 
hatan lingkungan, ekonomi. “Un¬ 
tuk bidang ekonomi, ada pengua¬ 
tan untuk ketahanan keluarga dan 
ketahanan ekonomi. Ini yang kita 
kedepankan. Karena apa? Ekonomi 
yang rapuh akan mengantarkan 
generasi muda kepada amoral dan 
kami banyak Imendaoat aporan 
tentang ini,” ungkap Martuah.(POl) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 












MALUKU RAYA 


10 FEBRUARI -16 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


05 


JADWAL KAPAL PELNI di PELABUHAN SAUMLAKI - FEBRUARlj 2019 


NO 

NAMA KAPAL 

KAPAL TIBA 

KAPAL BERANGKAT 

PELABUHAN TUJUAN 

KET 



HARI 

TANGGAL 

JAM 

TANGGAL 

JAM 



voy 

KM SIRIMAU 

KAMIS 

6 Februari 

23.00 WIT 

7 Februari 

02.00 WIT 

TUAL-DOBO-TIMIKA-AGATS-MERAUKE (PP) 

VOY 02 



SENIN 

17 Februari 

05.00 WIT 

17 Februari 

07.00 WIT 

KALABAHI-KUPANG-LEWOLEBA-MAUMERE-BAUBAU- 
WANCI-AMBON-SORONG-MANOKWARI (PP) 

VOY 02 

2 

KM LEUSER 

RABU 

12 Februari 

03.00 WIT 

12 Februari 

05.00 WIT 

TUAL-DOBO-TIMIKA-AGATS-MERAUKE (PP) 

VOY 02 



SABTU 

22 Februari 

09.00 WIT 

22 Februari 

12.00 WIT 

AMBON-NAMROLE-WANCI-BAUBAU-MAKASSAR- 
LABUAN BAJO-BIMA-BENOA-SURABAYA (PP) 

VOY 02 

3 

KM PANGRANGO 

KAMIS 

13 Februari 

18.00 WIT 

13 Februari 

22.00 WIT 

TEPA-MOA-KISAR (PP) 

VOY 04 



KAMIS 

27 Februari 

18.00 WIT 

27 Februari 

22.00 WIT 


VOY 05 



MINGGU 

16 Februari 

18.00 WIT 

16 Februari 

22.00 WIT 

BANDA-AMBON (PP) 

VOY 04 



MINGGU 

1 Maret 

18.00 WIT 

1 Maret 

22.00 WIT 


VOY 05 


Pengentasan Rawan Pangan dan Stunting di Maluku 


JAKARTA - Pemerintah Provinsi 
Maluku bersama Badan Ketahan¬ 
an Pangan Kementerian RI, Senin 
(3/1) bertempat di Hotel Santika, 
melakukan penandatangan perjan¬ 
jian kerjasana dalam rangka pen¬ 
gentasan rentan rawan pangan dan 
stunting di Provinsi Maluku. 

Penadatangan perjaniian kerjasa- 
ma dilakukan oleh Gubernur Ma¬ 
luku, Murad Ismail selaku Pemprov 
Maluku dan Badan Ketahanan Pan¬ 
gan Kementerian Pertanian RI oleh 
Agung Hendriadi. “Atas nama Pe¬ 
merintah Daerah Provinsi Maluku 
saya menyampaikan selamat datang 
kepada Bapak Agung Hendriadi, 
Kepala Badan Ketahanan Pangan 
Kementerian RI dan rombongan 


yang telah mengunjungi Provin¬ 
si Maluku dalam rangka melak¬ 
sanakan sebuah tugas dan amanah 
penting bagi kami rakyat Maluku,” 
ungkap Gubernur. 

Dikatakan, kegiatan ini sangat 
penting sebagai upaya untuk mem¬ 
bangun sinergitas pembangunan 
ketahanan pangam di daerah. 

Perjanjian kerjasama ini sebagai 
upaya berama untuk mengada¬ 
kan kerjasama yang sinergis dalam 
mengentaskan daerah rentan rawan 
pangan yang diarahkan pada be¬ 
berapa hal yaitu pertama, mening¬ 
katkan sinergi program di daerah 
rawan pangan dan stunting. 

Kedua, meningkatkan pertukaran 
data dan informasi terkait kerawa¬ 


nan pangan dan stunting. 

Ketiga, konvergensi pencegahan 
dan penurunan stunting dan melak¬ 
sanakan program si daerah rentan 
rawan pangan secara terpadu. 

Oleh karena itu, sebut gubernur, be¬ 
berapa hal yang menjadi ruang lingk¬ 
up perjanjian kerjasama ini adalah 
peningkatan sinergi intervensi daer¬ 
ah rentan rawan pangan dan stunt¬ 
ing, peningkatan penyediaan data 
dan informasi, pengentasan rawan 
pangan di daeran rentan rawan pan¬ 
gan dan stunting. “Saya berharap 
kepada OPD terkait dalam hal ini 
Dinas Kesehatan, Dinas Pembet- 
dayaan Masyarakat dan Desa, Dinas 
Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas 
PUPR, Dinas Sosial, BPTP, Perguru¬ 


an Tinggi dan Dinas kabupaten/kota 
yang membidangi ketahanan pangan 
untuk dapat melaksanakan perjanjian 
kerjasama ini dengan baik. Dengan 
demikian tujuan kita dalam pengen¬ 
tasan kerentanan rawan pangan akan 
tercapao sebagaimana yang diingink¬ 
an melalui kerja keras kita bersama,” 
harap dia. 

Pada kesempatan ini, gubernur 
juga mengucapkan terimakasih ke¬ 
pada Kepala Badan Ketahanan Pan¬ 
gan Kementerian Pertanian RI dan 
rombongan yang telah memberikan 
dukungan dalam rangka pengen¬ 
tasan daerah rawan pangan dan 
stunting melalui kerjasama yang 
hari ini sudah ditandatangani se¬ 
bagai awal yang di tahun 2020. (POl) 


Kongi^ PMKRI Diharap Dukung UU Kepulauan 


AMBON - Sekretaris Daerah (Sek- 
da) Maluku, Kasrul Selang meminta 
pelaksanaan Kongres Perhimpunan 
Mahasiswa Katolik Republik Indo¬ 
nesia (PMKRI) yang berlangsung 
di Ambon, Kamis (6/2) dapat men¬ 
dorong terwujudnya pengesahan 
Undang-Undang Daerah Kepulau¬ 
an. “Kami mengharapkan adik-adik 
bisa lebih menggerakan lagi agar 
UU Daerah Kepualauan ini bisa ter¬ 
wujud. Kami (pemerintah provinsi 
Maluku-red) sangat berkepentin¬ 
gan terhadap UU tersebut. Dengan 
UU itu, kita bisa melaksanakan apa 
saja, dan tentunya pada koridor 
NKRI,” terang Sekda saat membuka 
Sidang Kehormatan Kongres Na¬ 
sional XXXI dan Majelis Permusy¬ 
awaratan Anggota (MPA) di Ge¬ 
dung Xaverius, Rabu malam (5/2). 

Menurutnya, Maluku memiliki 
laut yang luas dengan jumlah pulau 
sebanyak 1.340 pulau serta jumlah 
penduduk mencapai 1,8 juta jiwa, 
namun anggaran yang dialokasikan 
sangat kecil dibandingkan provin¬ 
si-provinsi lain. Berkaitan dengan 
persoalan ini, adanya inisiasi DPD 
RI agar Rancangan Undang-Un¬ 
dang (RUU) ini secepatnya dapat 
disahkan. “Berbagai macam diskusi, 
seminar, sarasehan, sudah kita lak¬ 
sanakan termasuk melalui organisa¬ 
si-organisasi kemahasiswaan untuk 
memperjuangan terwujudnya UU 
ini. Bahkan GAMKI juga telah me¬ 
negaskan hal ini. Mudah- mudahan 
atas bantuan pak Nono dan teman- 
teman di DPD dan DPR RI UU 
provinsi yang bercirikan kepulauan 
hanya tinggal menghitung hari un¬ 
tuk diketuk palunya,” harap Sekda. 

Sekda juga berharap Kongres 
akan dapat menghasilkan keputu- 
san-keputusan yang positif untuk 
kemajuan Maluku dan negara ini. 


“Atas nama pemerintah daerah 
Provinsi Maluku dan masyarakat 
Maluku, kami ucapkan selamat 
berkongres. Berkongres-lah secara 
positif, karena dengan energi posi¬ 
tif yang disalurkan pada tempatnya 
yang positif, maka akan menghasil¬ 
kan putusan-putusan yang positif 
untuk kita disini dan untuk negara 
yang kita cintai,” imbaunya. 

Sekda lantas memberikan seman¬ 
gat kepada para peserta Kongres dan 
MPA, semoga kedepan akan lahir 
pemimpin-pemimpin dari organisa¬ 
si baret merah maroon di negeri ini. 
“Kelak nanti akan ada pasukan baret 
merah maroon memimpin republik 
ini di berbagai macam sektor, maka 
kalian tidak akan lupa bahwa kalian 
dulu lahir dan besar dari tanah le¬ 
luhur ini agar bisa membangun neg¬ 
eri ini,” ingatnya. 

Sekda juga mengutip kata motivasi 
dari Presiden pertama RI, Seokarno 
yang menyampaikan, “Berikan saya 
seribu orang tua, maka saya akan 
mengangkat gunung semeru. Tapi 
berikan saya sepuluh orang pemuda, 
saya akan mengguncang dunia.“Saya 
ingin menyampaikan kepada adik- 
adik, untuk di Ambon sini, berikan 
saya seratus orang tua dan sepuluh 
anak muda, maka kita akan men¬ 
gangkat kemiskinan dari provinsi ini. 
Kita akan mengangkat kebodohan 
dari provinsi ini. Setuju adik-adik. 
Kalau tidak setuju, maka adik-adik 
yang hadir disini tidak terlalu mem¬ 
berikan yang signifikan terhadap 
kami di provinsi ini,”tandas Sekda 

Hadir dalam acara pembukaan 
diantaranya. Istri Gubernur Malu¬ 
ku, Widya Murad Ismail, Anggota 
DPD RI Nono Sampono dan rom¬ 
bongan, Mantan Kapolda Maluku, 
Irjen Pol. Royke Lumowa, Rek¬ 
tor Unpatti, M.J. Saptenno.(POl) 


DPR RI Dorong Pendirian Sekolah Pelayaran 


AMBON - Komisi IX DPR RI men¬ 
dorong Pemerintah Provinsi (Pem¬ 
prov) Maluku agar kedepan dapat 
mendirikan sekolsli khusus pelayaran. 

Usulan dari Komisi IX yang mem¬ 
bidangi ketenagakerjaan itu, menge¬ 
muka saat digelarnya pertemuan 
bersama Pemprov Maluku yang dihad¬ 
iri Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul 
Selang, di ruang rapat lantai VI kantor 
Gubernur Maluku, Kamis (6/2. 

Anggota Komisi IX, Iman Suroso, asal 
PDI-Perjuangan dalam kesempatan itu 
mengat^an, Maluku yang memiliki sek¬ 
tor andalan perikanan merupakan Daer¬ 
ah Kepulauan dengan mayoritas luas laut, 
sangat tepat untuk dibangun sekolah pe¬ 
layaran. “Jawa Tengah yang lautnya tidak 
luas saja punya Sekolah Tinggi Pelayaran, 
malah lebih dari satu. Kalau disini (Ma¬ 
luku) punya, menurut saya lebih bagus, 
karena Maluku daerah kepulauan dan 
lautnya luas sekali,” ungkap Woso. 

Soruso menyarankan, Pemprov 
Maluku dapat menjejaki kerjasama 
dengan Komisi X DPR RI yang mem¬ 
bidangi pendidikan untuk membantu 
mewujudkan pembangunan sekolah 
pelayaran tersebut. “Pak Sekda bisa ker¬ 
jasama dengan Komisi X biar dibantu 
untuk proses mendirikan baik itu ba¬ 
ngunannya maupun dosennya. Saya 
setuju sekali, kalau disini ada sekolah 
pelayaran, karena menurut saya sangat 
sangat penting,” jelas Suroso. 

Suroso juga berharap. Balai Latihan 
Kerja (BLK) yang ada di Provinsi Ma¬ 
luku bisa mengadakan penambahan 
instruktur untuk pelatihan perikanan. 
“Maluku ini sektor andalannya per¬ 
ikanan, sehingga tenaga kerja untuk 
sektor ini juga harus kita siapkan untuk 
mendukungnya,” tandas Suroso. 

Sementara itu. Ketua Komisi IX DPR 
RI, Felly Estelita Runtuwene menga¬ 
takan, kunjungan kerja Komisi IX 
merupakan pelaksanaan dari fimgsi 


pengawasan yang mengagendakan kun¬ 
jungan kerja ke Provinsi Maluku dalam 
rangka monitoring terkait peran BLK 
dalam pelaksanaan pelatihan vokasi da¬ 
lam upaya peningkatan kualitas Sumber 
Daya Manusia (SDM) di Provinsi Malu¬ 
ku. “Saat ini kita memasuki era digital¬ 
isasi dan revolusi industri 4.0, dimana 
teknologi yang makin berkembang 
sehingga berdampak luas di beberapa 
aspek, salah satunya industri pada alat 
atau mesin yang diintegrasikan dengan 
fasilitas cyber atau internet,” ungkapnya. 

Dikatakan, pada masa ini akan terjadi 
peralihan dari penggunaan tenaga ma¬ 
nusia kepada mesin atau robot dan akan 
meningkat drastis di tahun 2033, sehingga 
proses peralihannya hasrus diikuti dengan 
kesiapan masyar^at guna memperkuat 
daya saing SDM meMui pelatihan guna 
meningkatkan kualitas. Peningkatan 
kualitas SDM, sebutnya, menjadi prior¬ 
itas pemerintah melalui pelatihan kerja 
atau vokasional training yang perlu terus 
dilakukan terutama dalam sektor pertani¬ 
an, perikanan yang menjadi sektor unggu- 
lan provinsi Maluku. “SDM yang terampil 
dengan tingkat produktivitas yang tinggi 
tidak saja bisa menghadapi era globalisasi 
saat ini, namun juga menekan angka pen¬ 
gangguran di Maluku,” paparnya. 

Untuk itu, lanjutnya, penigkatan 
kualitas SDM melaui pelatihan ker¬ 
ja di BLK, lembaga pelatihan swasta, 
maupun BLK komunitas yang menja¬ 
di ujung tombak dalam menghasilkan 
SDM yang kompeten dan menjadi jem¬ 
batan yang efektif untuk menyesuikan 
kompetensi pekerja dengan kebutuhan 
kerja. Ia menambahkan, upaya ini 
perlu mendapat dukungan dari pemer¬ 
intah daerah baik melalui penguatan 
Perda serta dukungan pembiayaan 
yang bersumber baik dari APBD mau¬ 
pun APBN untuk optimalisasi pelak¬ 
sanaan pelatihan berbasis kompetensi 
dan peningkatan produktivitas. (POl) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 






























06 


10 FEBRUARI -16 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


NUSA DAN SULA 


Nurdin Buka Aksi RUN Bank Sulselbar 


MAKASSAR - Gubernur Sulawe¬ 
si Selatan, Nurdin Abdullah mele¬ 
pas ratusan runners atau pelari pe¬ 
serta Aksi Bank Sulselbar di Jalan 
Sam Ratulangi, Minggu (9/2). 

AKSI RUN sendiri merupakan 
rangkaian acara perayaan HUT 
ke-59 Bank Sulselbar. fogiatan ini 
juga mengkampanyekan untuk me¬ 
lestarikan lingkungan dengan men¬ 
gurangi sampah plastik. Serta turut 
menggalakkan industri jasa keuan¬ 
gan. Dengan tajuk “AKSI RUN A 
Hedge to Go Green” sebagai lang¬ 
kah riil peserta lari diberikan botol 
minum dan tumblr. 

Gubernur Sulsel Nurdin Abdul¬ 
lah melepas para runner pada 
pukul 06.30 Wita. Ia mengatakan 
selalu mendukung setiap langkah 
menyelamatkan lingkungan, ter¬ 
masuk dengan mengurangi peng¬ 
gunaan sampah plastik. 

“Kita berharap kegiatan ini bisa 


memberi dampak yang besar dan 
menyadarkan masyarakat akan 
pentingnya memerangi sampah 
plastik,” kata Nurdin. 

Ia berharap kegiatan seperti ini 
untuk sering dilaksanakan. Lang¬ 
kah kecil yang sangat berarti un¬ 
tuk lingkungan. 

Sementara, Ketua Komunitas 
Bank Sulselbar Berlari, Heru 
Haryadi, melibatkan 70 komu¬ 
nitas lari yang terdiri dari dari 
berbagai instansi, perbankan dan 
komunitas lari yang ada di Sulsel. 
500 pelari ikut dalam event lari 
berjarak 5,9 kilometer tersebut. 

“Para runners dibekali botol mi¬ 
num dan tumblr. Jadi tidak ada 
yang menggunakan air mineral 
kemasan sama sekali,” ungkap 
Heru sebagai Ketua Panitia. 

Lanjutnya, para peserta meski 
pun hujan tetap semangat untuk 
tetap berlari, seperti artis tamu 


HUT ke 6o Kabupaten Pinrang Siap Terlaksana 


MAKASSAR - Puncak Peringa¬ 
tan Hari Ulang Tahun (HUT) ke- 
60 Kabupaten Pinrang akan ber¬ 
langsung pada Rabu, 19 Februari 
2020. Hal itu disampaikan Bupati 
Pinrang, Andi Irwan Hamid, saat 
melakukan kunjungan silaturahmi 
untuk mengundang gubernur se¬ 
cara resmi di Rumah Jabatan Gu¬ 
bernur, Sabtu (8/2). 

“Silaturahmi untuk mengundang 
Pak Gubernur hadir. Serta men¬ 
yampaikan persiapan ulang tahun 
tanggal 19 nanti. Ada upacara dan 
pembukaan pameran. Mungkin 
ada peresmian proyek,” ujarnya. 


Selain pameran pembangunan, 
rangkaian kegiatan memeriah¬ 
kan hari jadi kabupaten berjuluk 
‘Bumi Lasinrang’ ini diantaran- 
ya. Anjang Sana, Defile, Porseni, 
Seminar dan Donor Darah. lapun 
mengharapkan masyarakat bisa 
memeriahkan hari jadi ini agar 
menjadi bagian milik masyarakat. 

Irwan Hamid menyebutkan, HUT 
selain sebagai rutinitas, juga sebagai 
moment mengenang para pendiri 
kabupaten penghasil beras dan udang 
windu ini. “Selain sebagai rutinitas, 
juga untuk mengingat j asa para pendiri 
Kabupaten Pinrang,” imbuhnya. (P06) 


Pak Ogah Picu Kemacetan di Makassar 


MAKASSAR - Kemacaten di 
Makassar merupakan salah satu 
persoalan utama yang harus 
diselesaikan oleh pemerintah. Ada 
beberapa biang kemacetan, salah 
satu diantaranya pengatur lalu lin¬ 
tas ilegal atau Pak Ogah. Dari pe¬ 
nelitian Laboratorium Transporta¬ 
si Universitas Hasanuddin (Unhas) 
dinilai mengatur lalu lintas tidak 
sesuai dengan ketentuan. 

Gubernur Sulawesi Selatan, 
Nurdin Abdullah mengakui se¬ 
jak awal menjabat telah mencari 
solusi persoalan kemacetan ini. 
“Jadi Pak Ogah ini dari awal men¬ 
jadi keluhan saya. Dan saya sudah 
menyampaikan ke teman-teman 
di Pemprov maupun di Pemkot, 
supaya Pak Ogah itu ditertibkan,” 
kata Nurdin Abdullah di Rumah 
Jabatan Gubernur Sulsel,belum 


lama ini. 

Solusinya adalah memaksimal¬ 
kan petugas di Dinas Perhubun¬ 
gan kota berada di lapangan dan 
provinsi berkoordinasi dengan 
kepolisian dan lalu lintas. “Me¬ 
mang harus kerjasama dan itu 
harus dibuatkan surat penugasan. 
Sampai akhir tidak ada lagi Pak 
Ogah,” sebutnya. 

Lanjutnya, Pak Ogah lebih me¬ 
mentingkan mendapatkan upah 
dengan menyebrankan kend¬ 
araan dibandingkan mengatur 
lalu lintas. Ia menekankan se¬ 
buah sistem yang dibangun untuk 
mengatasi hal tersebut. “Kalau 
saya memang harus ada sistem, 
tetapi ini sudah berkali-kali saya 
sampaikan baik ke perhubungan 
provinsi, maupun perhubun¬ 
gan kota,” pungkasnya. (P06) 




Daniel Mananta dan Plt Dirut Doorprizes berupa 1 unit motor. 
Bank Sulselbar Ibu Irmayanti Sul- Macbook, Ipad, Samsung Galaxy 
tan. Event ini berhadiah utama Tab, LED TV, dan hadiah hibu- 
berupa US$ 590 tabungan valas. ran berupa 15 gram emas.. (P06) 


Pemkot Kupang Ajak Warga Waspadai DBD 


KUPANG - Menyikapi kasus 
penyakit demam berdarah dengue 
(DBD) yang terjadi di Kota Kupang, 
Pemerintah Kota Kupang melalui 
Dinas Kesehatan Kota Kupang 
mengeluarkan Instruksi Walikota 
Kupang nomorl79/Dinkes.440.870/ 
11/2020 tanggal 7 Februari 2020 
yang mengintruksikan antara lain 
kepada Camat se-wilayah Kota 
Kupang segera mengkoordinasikan 
dengan instansi terkait guna meny¬ 
usun rencana operasional pem¬ 
bersihan sarang nyamuk (PSN) 
demam berdarah dengue di wilayah 
kerja masing-masing serta melapor¬ 
kan hasilnya setiap minggu kepada 
Walikota Kupang; 

“Kepada seluruh kepala Sekolah 
tingkat SMA/SMP/SD di wilayah 
Kota Kupang untuk melaksanakan 
pembersihan sarang nyamuk 
demamberdarah dan membunuh 
nyamuk di ruangan kelas secara swa¬ 
daya karena nyamuk demam berda¬ 
rah dapat menggigit pada saat anak- 
anak sedang dalam proses belajar di 
kelas. Diwajibkan kepada semua guru 
untuk menginformasikan kepada 
semua murid bahwa untuk mencegah 
penularan penyakit demam berdarah 
dengue adalah melalui pembersihan 
sarang nyamuk dengan cara 3M yai¬ 
tu mengubur kaleng-kaleng bekas, 
botol-botol bekas, tempurung ke¬ 
lapa, plastic-platik bekas, ban-ban 
bekas atau sampah lainnya yang 
berpotensi menampung air hujan, 
membersihkan bak mandi, tempayan 
air minummaupun vas/pot bunga 
yang terisi air minimal satu minggu 
satu kali serta menutup rapat-rapat 
tempat penampungan air disekitar 
sekolah dan lingkungan rumah mas¬ 
ing-masing serta melaporkan hasiln¬ 
ya kepada atasan masing-masing dan 
tembusannya disampaikan kepada 
Walikota Kupang;” papar dia. 

Kepada para Lurah di wilayah 
Kota Kupang, walikota mengajak 
untuk segera melaksanakan pem¬ 
bersihan sarang nyamuk demam 
berdarah dengue secara rutin den¬ 
gan melibatkan seluruh warganya 
minimal seminggu sekali, dapat 


juga disatukan dengan gerakan ju- 
mat bersih. 

Menurut isi instruksi tersebut, 
untuk membebaskan Kota Kupang 
dari penyakit demam berdarah den¬ 
gue, semua komponen masyarakat 
harus bahu membahu serentak 
melakukan pembersihan sarang 
nyamuk demam berdarah dengue 
sedini mungkin untuk menump¬ 
as semua telur dan jentik-jentik 
nyamuk. Pemerintah Kota Kupang 
melalui Dinas Kesehatan terhitung 
mulai hari ini juga gencar melak¬ 
sanakan pengasapan atau fogging 
terutama di wilayah Kelurahan 
yang dketahui terdapat kasus pa¬ 
sien tertular penyakit demam 
berdarah. Meskipun begitu, fogging 
hanya membunuh nyamuk dewasa 
dan bersifat sementara serta ku¬ 
rang efektif karena telur dan jentik 
yang ada pada tempat-tempat yang 
berpotensi dapat menampung air 
hujan tidak terbunuh karena fog¬ 
ging dan dalam kurun waktu lebih 
kurang satu minggu akan menjadi 
nyamuk Aedes Aegypti yang siap 
menularkan virus dengue. 

Sebelumnya, Walikota Kupang, 
Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, 
MH memerintahkan agar jajaran 
Pemerintah Kota Kupang segera 
melakukan penanganan agar ka¬ 
sus demam berdarah dengue yang 
sudah terjadi tidak bertambah dan 
meluas, “Dinas Kesehatan Kota 
Kupang agar memberikan prioritas 
tinggi kepada kasus DBD, segera 
keluarkan himbauan, melakukan 
fogging dan menyiagakan seluruh 
jajaran Dinkes terutama di puskes¬ 
mas dan pustu guna memberi per¬ 
hatian penuh dalam penanganan 
pasien DBD serta mencegah pasien 
bertambah. Camat dan Lurah terus 
berkoordinasi, bekerjasama den¬ 
gan seluruh komponen di Kelura¬ 
han untuk melakukan pencegahan 
salah satunya kerja bhakti bersama 
membersihkan lingkungan dari 
sarang nyamuk. Tingkatkan ke¬ 
waspadaan warga masing-masing 
terhadap penularan DBD,” per¬ 
intah Walikota Kupang. (K04) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 















TANAH PAPUA 


10 FEBRUARI -16 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


07 gfeLcBllcemiiiimlkM 



Jayapura Dukung Sultan Tidore Jadi Pahlawan Nasional 


JAYAPURA - Wali Kota Jay¬ 
apura, Provinsi papua, Dr Ben- 
hur Tomi Mano MM, di undang 
menjadi pemateri dalam seminar 
nasional yang diselenggarakan di 
Universitas Nasional di Jakarta, 12 
Maret mendatang. 

“Pertama kami mengundang beli¬ 
au dalam rangka seminar nasional, 
yang akan dilakukan di universitas 
Nasional Jakarta pada tanggal 12 
Maret 2020,”kata Wali Kota Tidore 
kepulauan, Capt. Ali Ibrahim MH. 
usai bertemu Wali Kota Jayapura, 
di ruang kerjanya. 

Selain itu, kehadiran Wali Kota 
bersama sejumlah staf diruang ker¬ 
ja Wali Kota Jayapura, menjagak 
Wali Kota Jayapura dua periode 
ini, untuk mendukung Pemerin¬ 
tah Kota Tidore dalam usulannya 
menjadikan Sultan Tidore menjadi 
salah satu Pahlawan Nasional In¬ 
donesia. 

“Kami datang sekalian silaturah¬ 
mi, b erkordinasi dan konsultasi 
dengan Wali Kota Jayapura dan 
mengundang beliau supaya hadir 
dalam seminar dan memberikan 
dukungan terhadap usulan Sultan 
Syaedul Jehad Amiruddin Syaifud- 


din Syah menjadi pahlawan,”kata 
Wali Kota Tidore Kepulauan. 

Sementara itu. Wali Kota Jayapu¬ 
ra, Dr Benhur Tomi Mano MM, 
menyampaikan ucapan terima 
kasih dan apresiasi kepada pemer¬ 
intah Kota Tidore Kepulauan yang 
telah mengunjungi kota jayapura. 

“Saya atas nama pemerintah, 
masyarakat dan leluhur ditanah 
ini, menyampaikan terima kasih 
banyak telah tiba dinegeri mataha¬ 
ri terbit. Tanah Tabi Port Num- 
bay,”kata Sambut Wali Kota Jay¬ 
apura. 

Wali Kota yang akrab disapa 
BTM ini menjelaskan hubungan 
kekerabatan Kota Jayapura dan 
Tidore Kepulauan memiliki ket¬ 
erkaitan dari segi pemerintah dan 
keagamaan. Untuk itu, permintaan 
Wali Kota Tidore Kepulauan un¬ 
tuk menjadi pemateri dalam sem¬ 
inar nasional. Wali Kota Jayapura 
menyanggupi kehadirannya pada 
seminar tersebut.“Saya akan hadir, 
dan juga temna teman saya warga 
tidore yang bekerja di Kota Jayapu¬ 
ra akan hadir bersama-sama da¬ 
lam seminar nasional tersebut,”te- 
gas Wali Kota Jayapura. (K03) 


Pemkab Biak Putar FUm Sambut Pekabaran Injil 


SKK Migas Dukung Kesejahteraan di Bintuni 


BIAK - - Pemutaran film dalam 
bahasa Biak dalam menyambut 
Hari Ulang Tahun (HUT) Pekaba¬ 
ran Injil (PI) yang ke-165 ini diini¬ 
siasi oleh Kepala Distrik Yendidori 
Yohanes Ayer kerjasama dengan 
Klasis Biak Selatan serta PHRG 
jelang peringatan HUT ke-165 Pe¬ 
kabaran Injil (PI) di Tanah Papua 
khususnya di Biak Numfor. 

Kegiatan pemutaran film itu dil¬ 
angsungkan di Lapangan Kampung 
Padwa Sup ramai dipadati dengan 
masyarakat yang begitu antusias 
menyaksikan film rohani berbaha¬ 
sa Biak pada Minggu (2/2). 

“Pemutaran film rohani meng¬ 
gunakan bahasa Biak, diharapkan 
supaya anak-anak muda kita bisa 
mengerti tentang sejarah pencip- 
taan manusia, kelahiran Yesus, ke- 
matian, sampai kepada kematian 


BIAK - Janji Bupati Biak Numfor 
Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd akan 
menyiapkan anak-anak asli Papua 
masuk di institusi Polri ternyata 
bukan isapan jempol semata. Nota 
kerja sama yang dituangkan dalam 
bentuk Momerandum of Under 
Standing (MoU) tentang pembi¬ 
naan anak-anak asli Papua masuk 
di jalur bintara dan Akademi Ke¬ 
polisian (Akpol) kini sudah ditek¬ 
en, di Gedung Wanita, Selasa (4/2) 
Nota kesepakatan menyiapkan 
anak-anak asli Papua melalui 
pembinaan itu diteken langsung 
oleh Bupati Herry Ario Naap, S. 
Si.,M.Pd bersama Kapolres Biak 
Numfor AKBP Mada Indra Lak- 
santa, S.IK.,M.Si. Pendantanganan 
itu disaksikan langsung oleh Ketua 
DPRD Biak Numfor Milka Ruma- 
ropen dan jajaran pejabat lainnya 
baik dari Pemerintah Biak Numfor 
maupun Polres Biak Numfor. 


hingga kenaikan-NYA ke surga 
dan tetap mengingat budaya baha¬ 
sa Biak” ujar Yohanes Ayer. 

Karena anak-anak muda adalah 
aset pemerintah dan aset gere¬ 
ja, dan bagaimana mereka bisa 
memberitakan injil kalau sejarah 
penciptaan hingga Tuhan naik ke 
surga saja tidak dipahami mereka, 
sehingga gereja dan pemerintah 
harus sama-sama mendukung ini, 
karena fungsi gereja dan pemer¬ 
intah adalah melayani, supaya 
ke depannya anak-anak muda di 
kampung tidak mengalami erosi 
idealisme sebagai anak-anak Tu¬ 
han, imbuh Ayer. 

Pemutaran film berbahasa Biak 
merupakan kali ke dua, yang 
dihadiri Sekretaris Klasis Biak 
Selatan Pdt. Bruri Wutwen- 
sa, juga Pdt. Yan Mbaro. (K30) 


Sebelum dilakukan pendanatan- 
ganan. Kepala Bagian Hukum Set- 
da Kabupaten Biak Numfor Sam- 
uel Rumaikeuw, SH membacakan 
poin-poin kesepakatan dan syarat 
peserta anak-anak asli Papua yang 
akan disiapkan melalui pembi¬ 
naan. Salah satunya dari sisi umur, 
bahwa anak Papua yang bisa di¬ 
siapkan melalui berbagai kegiatan 
minimal berumur 17 tahun dan 
maksimal 19 tahun. 

Bupati Herry A. Naap menga¬ 
takan bahwa, menyiapkan SDM 
anak asli Papua yang berkualitas 
akan dilakukan dengan berbagai 
cara. Salah satunya bekerja sama 
dengan instansi terkait, khususnya 
yang berminat masuk di institusi 
kepolisian, TNI dan lainnya. Per¬ 
siapan itu dinilai penting sehingga 
ketika ada penerimaan anak-anak 
asli Papua setidaknya sudah siap 
mengikuti tahapan seleksi. (K30) 


SORONG - Kepala SKK Migas 
Dwi Soetjipto didampingi Pjs Depu¬ 
ti Dukungan Bisnis dan Kepala Di¬ 
visi SDM dan Sekuriti Operasi Hulu 
Migas menerima kunjungan Bupati 
Teluk Bintuni Petrus Kasihiw yang 
didampingi Wakil Ketua DPRD dan 
jajaran terkait. 

Pertemuan yang digelar di kantor 
SKK Migas tanggal 30 Januari 2020 
berlangsung hangat dan konstruk¬ 
tif serta diharapkan dapat menjadi 
awal untuk mendorong peningka¬ 
tan investasi hulu migas di Kabu¬ 
paten Teluk Bintuni yang semakin 
besar di masa yang akan datang. 

Pada kesempatan tersebut. Bu¬ 
pati Teluk Bintuni menyampaikan 
hal-hal yang terkait dengan operasi 
KKKS yang berada di sekitar Kabu¬ 
paten Teluk Bintuni, pemanfaatan 
kerja lokal dan bagaimana memak¬ 
simalkan lokal konten di operasi 
KKKS, serta keberadaan industri 
hulu migas dapat meningkatkan 
kesejahtaraan masyarakat. 

Kepala SKK Migas Dwi Soetjip¬ 
to menyambut baik dan menyam¬ 
paikan apresiasi atas kerjasama 
yang dilakukan oleh Pemda Teluk 
Bintuni sehingga operasional KKKS 
di daerah tersebut berjalan lan¬ 
car. “Kami bersyukur BP Tangguh 
dapat berproduksi secara optimal 
dan akhir tahun 2019 memproduk¬ 
si gas 1.034 MMSCFD atau lebih 
tinggi dibandingkan capaian pada 
semester 1 tahun 2019 sebesar 971 
MMSCFD. Iklim usaha yang kon¬ 
dusif dan dapat diatasinya berbagai 
permasalahan termasuk kondu¬ 
sifnya keamanan diwilayah terse¬ 
but adalah salah satu faktor yang 
mendukung capaian yang ekselen 
tersebut. Hal ini tentu atas bantuan 
dari berbagai pihak, termasuk Pe¬ 
merintah Daerah Teluk Bintuni dan 
seluruh muspika terkait,” kata Dwi 


Soetjipto. 

Terkait hal-hal yang menjadi per¬ 
hatian Bupati Teluk Bintuni yang 
disampaikan pada pertemuan 
tersebut, SKK Migas memiliki 
komitmen yang sama dan saat ini 
sudah diimplementasikan, dan 
tentu saja akan terus ditingkatkan 
dimasa mendatang. Saat ini. Teluk 
Bintuni adalah daerah yang memi¬ 
liki Pusat Pelatihan Teknik Indus¬ 
tri dan Migas terbesar di Indonesia 
bagian timur. Melalui pusat pelati¬ 
han tersebut, dapat dimanfaatkan 
secara maksimal oleh Pemerintah 
dan masyarakat setempat, putra 
daerah akan memiliki kesempa¬ 
tan untuk belajar dan memiliki 
keahlian yang dibutuhkan oleh 
industri migas, sehingga seiring 
dengan keberadaan industri mi¬ 
gas di Teluk Bintuni akan sema¬ 
kin dirasakan manfaatnya dengan 
kesempatan kerja bagi masyarakat 
lokal. “SKK Migas mendorong 
KKKS untuk memberikan kesem¬ 
patan dan meningkatkan kompe¬ 
tensi masyarakat lokal agar bisa 
berkiprah didaerahnya. Bulan Juli 
2019, kami mengunjungi vasili- 
tas pendidikan vokasi BP sebagai 
operator blok Tangguh di Ciloto. 
Ini tentu bentuk dukungan SKK 
Migas agar KKKS dapat terus 
meningkatkan SDM lokal. Apa 
yang telah dilakukan BP Tangguh 
diharapkan dapat dilakukan pula 
oleh KKKS lainnya,” kata Dwi. 

Dalam rangka memaksimalkan 
lokal konten, SKK Migas senantia¬ 
sa mendukung dan melaksanakan 
Peraturan Pemerintah nomor 29 
Tahun 2018 tentang pemberdayaan 
industri dalam negeri. Hal ini nam¬ 
pak dari pembelajaan barang/jasa 
industri dalam negeri yang menca¬ 
pai rata-rata 60% dan di tahun 2019 
sebesar US$ 2,964 miliar. (R04) 


MoU Penerimaan Anak BiakNumfor Masuk Polri 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 












08 ^ILcelleinmimlboi 


10 FEBRUARI -16 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ANEKA RAGAM 


Pasutri Korban PHK Untung Berjualan Boneka 


MAGELANG - Pasangan suami 
istri (pasutri), Sukaryo (48) dan 
Suratinah (48), warga Kecamatan 
Secang, Kabupaten Magelang, 
Jateng, ini sukses menjadi per¬ 
ajin boneka. Kini di rumahnya 
telah ada showroom untuk me¬ 
manjang berbagai jenis boneka 
produksinya. 

Saat ditemui di rumahnya 
Dusun Candi, Desa Sidomulyo, 
Kecamatan Secang, Kabupat¬ 
en Magelang, Suratinah tengah 
menunggui showroom bonekan¬ 
ya. Di showroom ini terdapat 
banyak boneka dengan berb¬ 
agai ukuran dan jenisnya. Bah¬ 
kan ada sekitar 100 jenis bone¬ 
ka yang diproduksi Tin Panda 
Collection. Boneka yang dibuat 
tersebut sebagian besar tokoh 
karakter film kartun dan boneka 
hewan yang lucu-lucu. Boneka 
yang diproduksi Tin Panda Col¬ 
lection ini, model dan jenisn¬ 
ya selalu mengikuti tren atau 
perkembangan. Keduanya, sebe¬ 
lum merintis usaha di Magelang, 
merupakan korban PHK perusa¬ 
haan boneka di Bandung. 

Suratinah yang asal Secang 
Magelang tersebut saat bekerja di 
Bandung bertemu Sukaryo asal 
Purbalingga. Setelah sama-sa¬ 
ma di PHK, pasutri ini kembali 
ke Secang, Kabupaten Magelang 
sekitar tahun 1997. 

Suratinah saat masih menjadi 
karyawan di Bandung dipercaya 
bosnya. Untuk itu, ia mengetahui 
seluk beluk pembuatan boneka. 
Bahkan, dia memiliki kelebihan 
dari karyawan lainnya dalam 
pembuatan pola boneka. Sedang¬ 
kan suaminya menguasai soal 
menjahit. Kemudian, soal bah¬ 
an-bahan pembuatan boneka, 
Suratinah juga mengetahuinya. 
“Setelah lulus SD, kami langsung 
bekerja di Bandung selama 10 
tahun. Setelah ada pengurangan 
karyawan kami nganggur selama 
dua bulan padahal harus bayar 
kontrakan dan lain-lain,” kata 
Suratinah saat ditemui, Rabu 
(5/2). 

Ia pun kemudian bertekad 
untuk mencoba dengan usaha 
sendiri. Berbekal uang tabungan 
sebesar Rp5,5 juta kemudian di¬ 
belanjakan bahan-bahan mem¬ 
buat boneka. Bahan-bahan terse¬ 
but, kemudian dibuat boneka. 
“Dulu, uang tabungan itu dapat 
satu truk bahan baku. Bahan 
baku itu terus kami buat hasilnya 
dijual keliling ke Magelang,” ujar 
Suratinah yang akrab dipanggil 
Mbak Tin, itu. 

Bahkan saat pertama mempro¬ 
duksi untuk menawarkan belum 
secanggih sekarang harus door 
to door dari satu toko ke toko 
lainnya. Terkadang saat men¬ 
awarkan boneka yang dibuatnya 
ditolak. Kendati demikian, ber¬ 
bekal keuletan, produksi indus¬ 
tri boneka Tin Panda Collection 
ini dikenal luas. Kebanyakan 
warga ataupun pembeli menge¬ 
tahui boneka produksinya dari 
mulut ke mulut. 



awarkan di toko-toko. Kadang 
ditolak juga, tapi kami pingin ke¬ 
temu pemilik tokonya,” ujar Tin. 

Seiring berkembangnya wak¬ 
tu, produksi pembuatan boneka 
terus berkembang. Bahkan pada 
tahun 2007, Tin Panda Collec¬ 
tion mendapatkan penghargaan 
tingkat nasional Citi Micro-En- 
trepreneurship Award 2007 dari 
Citi Indonesia dan Fakultas 
Ekonomi UI. 

“Alhamdulillah saat itu terpi¬ 
lih menjadi juara satu dari 272 
UMKM. Sekarang yang menjadi 
langganan boneka itu dari Trio 
Plaza, Muncul, Aneka Bandon- 
gan-Kaliangkrik, terus Trio Pla¬ 
za Wonosobo,” tuturnya seraya 
menyebut saat ini membeli ba¬ 
han-bahan dari Bandung baik 
kain maupun silikon untuk isi 
boneka. 

Sukaryo sendiri tidak menyang¬ 
ka jika produksi boneka yang di¬ 
rintisnya akan berkembang sam¬ 
pai sekarang. Bahkan, sekarang 
sering dikunjungi siswa PAUD, 
TK, SD, SMP, SMA/SMK hingga 
mahasiswa. Mereka datang mu¬ 
lai dari belajar membuat boneka 
hingga meminta informasi untuk 
penyusunan skripsi. 

Selain itu. Mbak Tin sering 
mendapatkan undangan baik 
dari instansi pemerintah mau¬ 
pun swasta atau warga mas¬ 
yarakat untuk memberikan 
pelatihan pembuatan boneka. 
Adapun harga boneka beragam 
mulai RplS.OOO sampai Rpl juta. 
“Kalau harga disini mulai dari 
RplS.OOO sampai yang besar Rpl 
juta ukuran 2 meter. Sekarang ini 
banyak yang pesan seperti model 
bantal leher,” kata ibu dua puteri, 
Kustyanti dan A’yun Puspitasari, 
itu. 

Saat ini, para pembeli mau¬ 
pun pelanggannya sering datang 
langsung di showroomnya. 
Sekalipun berada di dusun, na¬ 
mun pembeli datang dari berb¬ 
agai kota. “Kalau yang beli 
dari Magelang, Jogja, Sema¬ 
rang, Wonosobo, Banjarneg¬ 
ara. Ada pesanan juga datang 
dari Kalimantan. Saat ini, kami 
belum melayani pembelian 
secara online, kedepannya mer¬ 
intis kesana juga,” ujarnya seraya 
menyebut pembuatan boneka 
dibantu 10 perempuan. (DTK) 


TEKA TEKI SILANG #027 
MENDATAR 

2. Dikenal dan disukai oleh banyak orang. 7. Patrun. 
8. Negara musuh iran dalam perang teluk. 9. Bank Bumi 
Daya. 10. Berdasarkan penglihatan. 11. Pemeriksaan ten¬ 
tang suatu hal yang menjadi kepentingan umum. 13. Atom 
listrik. 14. Bau dan minyak kelapa yang sudah lama ter¬ 
simpan. 17. Sungai yang dianggap suci oleh umat Hindu 
di India. 20. Binatang liar pemangsa ayam. 23. Cermat; 
teliti. 25. Asap yang keluar dari air panas. 26. Tempat un¬ 
tuk membawa hidangan yang akan disajikan. 28. Olahraga 
beladiri dengan senjata pedang. 30. Mengabarkan secara 
umum kemana-mana. 31. Hilangi; lenyap. 32. Menyuruh 
orang pergi untuk mewakili. 33. Apa yang tergambar di 
alam pikiran. 

MENURUN 

1. Buah nangka muda. 2. Arca; sosok tiruan makhluk 
hidup dari batu. 3. Khalayak. 4. Huma; kebun pertanian. 
5. Enteng. 6. Umbi yang rasanya pedas. 10. Zat penting 
bagi kesehatan tubuh. 12. Kendaraan bermotor untuk 
menarik barang berat atau membajak tanah. 15. Ikan so¬ 
tong. 16. Nawa awal vokalis dari grup band Radja. 18. Anak 
Buah Kapal. 19. Piringan bergerigi yang berantai untuk 
menjalankan roda. 21. Hidup di dua alam. 22. Bukit yang 
besar. 23. Alat (negara). 24. Nyala api untuk pendiangan. 
27. Mayapada; dunia berikut segala isinya. 29. Membuat 
supaya rapi; tertata. 



1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 




-'M 




M 

8 









9 





S 



10 






M' 

11 





12 


44-; 

p- 

P 


ff 

13 






f,# 


14 


15 


16 



17 

18 


19 




s 








r44 


20 



21 


22 

1^' 

23 


24 








1 

25 



i'M 





26 

27 





i 

28 




29 







30 



rM 


t 



31 




m 




m 

32 







33 











www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 






































































ANEKA RAGAM 


10 FEBRUARI -16 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


09 sfeLcellcgiiiiiiMlknji 


MASKOT PON 2020 


Yuk, Kenalan sama 


FILOMINO #027 


KAN 6 PII 0 $ DRM . 






5 

1 


1 


1 

4 


5 



1 




2 


2 



1 



1 




1 


3 


1 



1 


2 

7 

1 

4 


4 


1 


3 

7 


2 








5 

3 




2 

9 






6 

1 



6 


1 

1 



1 



1 

6 


6 

4 





5 


1 






3 

3 

2 


5 

1 


3 

1 



7 

1 


1 



Filomino adalah teka-teki mengisi angka dari 2 sampai 9 ke dalam kotak-kotak kosong. 
Angka-angka yang dimasukkan harus sesuai dan berada disekitar angka yang telah tertera, 
dengan jumlah angka yang ditulis - harus sesuai dengan angka yang tertera. 

Angka 1 tidak lagi dimasukkan karena hanya 1 kotak, sementara angka 2 harus diisi didekat angka 
2 yang ada sehingga menjadi 2 kotak bersambung. Begitu pula 3 harus ditulis di dekat 3. 
Selanjutnya hingga angka 9 yang rangkaiannya harus diisi sampai berjumlah 9 kotak bersambung. 


Ayo, dukung pekan olahraga terbesar Indonesia 
—=— bareng Kangpho&Drawa! - 


i§fkolibn 





5 







6 


4 



3 





9 



5 

8 



6 

7 

3 




9 



4 

4 



7 


6 



8 

1 



2 




3 

7 

2 



4 

7 



6 





3 



5 


2 







7 




Sudoku adalah teka-teki angka yang digemari di 
seluruh dunia. Sangat menyenangkan untuk di¬ 
mainkan, tetapi bisa rumit aan membingungkan 
pada awalnya. 

Tujuannya adalah untuk mengisikan angka-an¬ 
gka dari 1 sampai 9 ke dalam jaring-jaring 9x9 
yang terdiri dari 9 kotak 3x3 tanpa ada angka 
yang berulang di satu baris, kolom atau kotak. 


—-Believe /t or 2 Vbt/• 

10» 



Cn AUL THE 

i\^,7co 

„ -tHAT UP ^ 

^/Of PALMA7fAA)a, 

A TOTAL OP 

^?OT$ 

ON alu THE ^ 



PeuCAT& TWAT ONt-V 
- Two 

I AK!D 7A5E 

I VAMP/Re 0AT^ 

I ASue ro vJALiA r 



^ElNGr gOPSj VJfTHOOT ARM'S- 

JE 5 S 1 CA Coy OF TUL&OHAR'.ZOSiA^eECAME ThE WORLpS 

LlCEl^ED ARfViLee& PIUOT ISJ ZOOB ^ 


OIstHbuted t>y Andrews UcMeel for UFS. 


«2020 Ripley Entertsrnrnent Inc. 


1-25 


? Rqpiley’s-PeKSQ^atauT^^ 

''Pada sekitar 113,760 frame gambar pada film 101 Dalmatians ada sejumlah 
6,469,952 totol hitam pada semua anjing-anjing imut tersebut.” 

"Kelelawar Berjalan - Tulang kaki dari kelelawar sangatlah rapuh sehingga ha¬ 
nya 2 spesies saja yang dapat berjalan, yakni Kelelawar Kalong dan Vampir.” 

"Meski lahir tanpa tangan, Jessica Cox dari Tucson, Arizona, AS menjadi orang 
pertama yang memiliki surat ijin terbang sebagai pilot pada 2008.” 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 












































































'O SfeIL©Il©itiniii]iIki!n 


WHO Prediksi Virus 
Corona Kian Meluas 

Organisasi Kesehatan Sedunia atau 
WHO mengatakan, virus corona 
yang baru itu kemungkinan akan 
meluas di China dan negara lain, 
dan mendesak negara-negara men¬ 
jalankan usaha pencegahan lewat 
fasilitas-fasilitas kesehatan. 

WHO mengukuhkan ada 278 pen¬ 
derita, termasuk enam orang yang 
meninggal. Dua dari enam orang itu 
terdapat di China dan empat lainnya 
di Thailand, Jepang dan forea Sela¬ 
tan. 

WHO akan mengadakan per¬ 
temuan darurat hari Rabu untuk 
menentukan apakah virus corona itu 
bisa dinyatakan sebagai Ancaman 
Darurat Kesehatan Publik. Sebuah 
tim pakar kini berada di kota Wu- 
han, Cina, dimana perebakan pen¬ 
yakit itu dimulai. Para pakar bekerja 
sama dengan pejabat kesehatan lokal 
untuk menemukan sumber penyakit 
radang pernapasan itu. 

Kata juru bicara WHO Tarek 
Jasarevic, tidak banyak yang diketa¬ 
hui tentang virus corona itu, terma¬ 
suk bagaimana virus itu menyebar, 
dan tingkat kegawatannya. 

“Berdasarkan informasi yang ada, 
sumber penyakit itu kemungkinan 
berasal dari hewan. Penyebaran dari 
manusia ke manusia tampaknya 
masih terbatas. Berdasarkan pen¬ 
galaman tentang penyakit radang 
pernapasan, khususnya perebakan 
yang disebabkan virus corona sebe¬ 
lum ini, dan data yang kami miliki, 
telah terjadi perebakan dari manusia 
ke manusia,” ujarnya. 

Menurut Jasarevic, penyebaran an- 
tar-manusia tampaknya masih terba¬ 
tas, dan hanya terjadi antara orang- 
orang yang dekat dengan penderita. 
Infeksi virus corona itu bisa menga¬ 
kibatkan gejala ringan sampai berat 
dan bahkan bisa mengakibatkan 
kematian. Tapi laporan dari pender¬ 
ita baru menunjukkan, dampaknya 
cenderung ringan, kata Jasarevic. 

Virus corona itu ditemukan akhir 
tahun lalu di sebuah pasar ikan di 
Wuhan. Kata WHO, virus itu meluas 
dengan cepat dan lebih banyak pen¬ 
derita kemungkinan akan dilaporkan 
dari berbagai bagian China dan neg¬ 
ara lain dalam hari-hari mendatang. 

Kekhawatirannya adalah virus ini 
bisa membuat sakit banyak orang, 
khususnya dalam masa liburan ta¬ 
hun baru ini, ketika jutaan warga 
China bepergian di dalam dan luar 
negeri untuk merayakan tahun baru 
Imlek bersama keluarga. 

Sejumlah bandara di seluruh dunia 
telah mengadakan pemeriksaan atas 
pengunjung yang mungkin terkena 



10 FEBRUARI -16 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ANTAR BANGSA 


lihat risiko yang ada saat ini belum 
diperlukan pembatasan perjalanan 
atau perdagangan yang ketat. (VOA) 

Kapolri Apresiasi 
Anggota Polantas Terpuji 

Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis, 
M.Si., mengapresiasi langkah Bripka 
Rudy Rustam anggota polisi patroli 
jalan raya (PJR) Ditlantas Polda Met- 
ro Jaya karena bisa menahan emosi 
saat menjalankan tugasnya, Minggu 
(9/2). 

Pada saat menjalankan tugas, Brip¬ 
ka Rudy dicekik oleh pengendara 
Toyota Agya B 2340 SIH bernama 
Tohab karena melanggar aturan 
ketertiban jalan raya.“Kapolri san¬ 
gat apresiasi,” ungkap Kabid Humas 
Polda Metro Jaya Kombes Pol. Yusri 
Yunus, Minggu (9/2). 

Selain itu, menurut Kombes Pol. 
Yusri, pihaknya akan mendorong 
Dirlantas Polda Metro Jaya untuk 
bisa memberikan Bripka Rudy peng¬ 
hargaan. Hal tersebut ditujukan se¬ 
bagai langkah percontohan kepada 
anggota lain untuk meniru kesaba¬ 
rannya saat menangani pelaku pe¬ 
langgar lalu lintas yang membandel. 

“Kita ajukan kepada pimpinan 
untuk diberi penghargaan,” jelas 
Kombes Pol. Yusri. 

Kombes Pol. Yusri juga mengapre¬ 
siasi jajaran polisi Reskrim Polres 
Metro Jakbar sehingga patut diberi 
penghargaan lantaran cepat mere¬ 
spons tindakan tak etis Tohab.Sebel- 
umnya, seorang pria pengemudi mo¬ 
bil terekam video tengah mengajak 
berkelahi petugas polisi patroli jalan 
raya (PJR). 

Pria bernama Tohab itu tak terima 
ditilang oleh petugas. Dia pun ter¬ 
lihat sangar dan mendorong serta 
mencekik anggota bernama Bripka 
Rudy Rustam.Kejadian pencekikan 
polisi yang terekam dalam video ini 
pun menjadi viral. Diketahui peristi¬ 
wa itu terjadi di gerbang Tol Angke 
II, Jelambar Baru, Grogol Petambu- 
ran, Jakarta Barat, Jumat 7 Februari 
2020 sekitar pukul 09.30 WIB. 

Menurut Kabid Humas Polda Metro 
Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, kejadi¬ 
an ini berlangsung sekitar 300 meter 
sebelum gerbang tol pembayaran. 
Petugas menilang mobil tersebut 
karena berhenti di bahu jalan.“Pria 
itu langsung mendorong, mencekik, 
dan meminta Bripka Rudy membuka 
seragamnya untuk diajak berkelahi. 
Kejadian itu direkam Brigadir Eko 
Budiarto,” jelas Kombes Pol. Yusri 
Yunus. 

Pengemudi sedan itu tak terima 
Bripka Rudy menulis surat tilang un¬ 
tuknya karena merasa tak melaku¬ 
kan pelanggaran. Bripka Rudy 
melaporkan kejadian itu ke Polsek 
tanjung Duren.Setelah mendapatkan 
laporan, polisi langsung bergegas 
memburu Tohab. 

Polisi awalnya mencari tersangka di 
kediamannya, namun tidak ketemu. 
Tim juga sempat menggeledah ru¬ 
mahnya. Namun rupanya penyerang 
polantas itu sedang berada di sebuah 
kafe di kawasan Tebet, Jakarta Sela- 
tan.Di kawasan tersebut inilah, polisi 
menangkap Tohab pada Jumat 7 Feb¬ 
ruari 2020 sekitar pukul 22.30 WIB. 

Saat ditangkap, Tohab tak kembali 
sangar. Dia hanya merunduk ter¬ 
diam mengikuti arahan anggota ke- 


polisian.Tohap saat ini sudah bersta¬ 
tus tersangka dan ditahan oleh Polres 
Metro Jakbar. Tohap dikenakan Pas¬ 
al Pasal 212 KUHP dan Pasal 335 
KUHP. Dia terancam hukuman 1 
tahun penjara atas melawan petugas 
kepolisian. (M 13) 

Polisi Blokir Akun Medsos 
Penjual Narkotika 

Ditresnarkoba Polda Metro Jaya 
bekerja sama dengan media platform 
media sosial maupun penyedia jasa 
toko daring untuk memblokir akun 
yang ditengarai menjual narkotika 
dan obat/bahan berbahaya (narko¬ 
ba).“Kita akan kerja sama dengan 
provider dari LINE, maupun dari 
Instagram dan Facebook untuk pem¬ 
blokiran akun tersebut,” jelas Direk¬ 
tur Reserse Narkoba Polda Metro 
Jaya, Kombes Pol Herry Heryawan 
di Jakarta, Minggu (9/2). 

Selain itu dia juga akan berkoordi¬ 
nasi dengan Kementerian Komuni¬ 
kasi dan Informasi serta Direktorat 
Reserse Kriminal Khusus Polda Met¬ 
ro Jaya untuk melacak akun-akun 
tersebut. “Kita akan berkoordinasi 
dengan Kemenkominfo, besok Senin 
akan kita komunikasikan dengan 
Direktur Reserse Kriminal Khusus. 
Mudah-mudahan semua jaringan ini 
dapat kita ungkap,” jelas Kombes Pol 
Herry Heryawan. 

Direktur Reserse Narkoba Polda 
Metro Jaya juga berharap masyarakat 
bisa memahami dampak negatif dari 
tembakau gorila ini terutama mas¬ 
yarakat di daerah terpencil. Karena 
sasaran utama jaringan ini adalah 
konsumen di daerah terpencil.“ 

Saya harap masyarakat khususnya 
di tempat-tempat terpencil itu bisa 
memahami, karena pasar yang pal¬ 
ing potensial ini di daerah-daerah 
pedesaan, agar dapat memahami 
dampak atau akibat negatif dari tem¬ 
bakau sintetis ini,” jelasnya. (M 13) 

Wisatawan Hollywood 
Tak Khawatir Corona 

Bandara Los Angeles, California 
setiap tahunnya disambangi 80 juta 
orang. Banyak dari mereka adalah 
para wisatawan yang berkunjung ke 
California untuk menyusuri jalanan 
Hollywood yang trotoarnya bertabur 
bintang dan nama artis. Bahkan an¬ 
caman virus corona tidak mampu 
mencegah mereka untuk datang ke 
sana. 

Ketika penumpang penerbangan 
dari Shanghai tiba, para pegawai 
bandara dan awak media menyam¬ 
but mereka dengan mengenakan 
masker penutup wajah. Wisatawan 
dari belahan dunia lainnya juga 
menyatu dengan mereka. 

Virus corona banyak membuat 
orang ketakutan, tetapi tidak cukup 
menakutkan bagi mereka yang ingin 
mengunjungi ibu kota industri film 
Amerika itu. Enrique dan Harvey 
adalah wisatawan asal Brasil yang 
berlibur ke sana. “Cukup mena¬ 
kutkan karena banyak orang men¬ 
genakan masker. Kami takut karena 
kami tidak punya masker...,” kata 
Enrique. 

“Di Brasil, kami tidak terlalu 
mengkhawatirkannya, tetapi ketika 
kami tiba di sini... (suasananya ber¬ 
beda),” jelas Harvey. 

Di jalanan Hollywood, jarang 


ditemui orang yang mengenakan 
masker. Dr. Muntu Davis dari Badan 
Kesehatan Kabupaten Los Angeles 
mengatakan situasi di sana masih 
terkendali sehingga tidak ada alasan 
untuk khawatir. 

“Silakan bersenang-senang! Kem¬ 
bali saya ingatkan agar Anda sering 
mencuci tangan, terutama sebelum 
makan. Jangan sentuh hidung, mata 
dan mulut Anda terlalu sering. Di 
luar itu semua, nikmatilah (kota ini)! 
Jika Anda sakit, jangan pergi karena 
Anda bisa menularkan penyakit,” 
jelasnya. 



Sebagian besar turis pun tidak 
tampak terlalu khawatir, seperti 
Courtney dan Michelle. “Seperti 
yang biasa Anda lakukan jika terke¬ 
na flu: cuci tangan, jangan berbagi 
minuman dengan orang yang tidak 
Anda kenal... Dan ketika bepergian 
menggunakan pesawat atau pergi ke 
tempat-tempat baru, pastikan Anda 
menjaga jarak (dari orang lain)!,” 
kata Courtney. 

“Saya tidak takut virus corona. 
Maksud saya, bisa saja saya tertular, 
tetapi saya tidak bisa berjalan sehari¬ 
an dengan mengenakan masker. Saya 
baik-baik saja,” tegas Michelle. 

Meski demikian, ada satu kawasan 
di Los Angeles yang sepi dari kun¬ 
jungan wisatawan, yaitu kawasan 
Pecinan. Bangunan-bangunan di ka¬ 
wasan itu awalnya dirancang dengan 
baik untuk menjadi kawasan yang 
layak huni. Namun saat ini, bangu¬ 
nan-bangunan itu sepi dari keriuhan 
pengunjung. (VOA) 

Tradisi Menggabungkan 
Pendidikan dan Olahraga 

Bagi banyak orang yang belum ter¬ 
biasa dengan kebudayaan Amerika, 
menggabungkan pendidikan tinggi 
dengan olahraga adalah konsep yang 
aneh. 

Menurut National Collegiate Ath- 
letic Association atau NCAA, di 
seluruh Amerika ada lebih dari 
460 ribu mahasiswa atlet yang ter¬ 
gabung dalam organisasi itu.Namun 
menurut pakar pendidikan, Chris- 
topher Saffici, program olahraga di 
banyak perguruan tinggi dan univer¬ 
sitas tidak konsisten dengan tujuan 
perguruan tinggi yang sebenarnya. 

Istilah ‘student-athlete’ berarti tu¬ 
gas mereka yang pertama adalah 
untuk belajar sebagai mahasiswa. 
Yang kedua barulah sebagai atlet ka¬ 
lau masih ada waktu senggang. Tapi, 
kata Saffici, kini pengertiannya justru 
terbalik, yaitu mereka pertama-tama 
adalah atlet, yang kebetulan menjadi 
mahasiswa. 

Kendati bertentangan dengan 
peraturan NCAA sendiri, banyak 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 










ANTAR BANGSA 


10 FEBRUARI -16 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


11 SfelUellcemMlkiui 


‘student-athlete’ itu mendapat per¬ 
lakuan istimewa dalam bidang aka¬ 
demis dan mendapat berbagai extra 
benefitsatau keuntungan tambahan 
sebagai atlet. 

Banyak mahasiswa yang direkrut 
dan disponsori menjadi atlit tidak 
sanggup memenuhi semua tugas 
dan kewajiban akademis sambil 
menyelesaikan persyaratan yang di¬ 
tentukan oleh NCAA. 

Persyaratan yang ditentukan oleh 
NCAA untuk menjadi sponsor bisa 
membuat mahasiswa yang bersang¬ 
kutan tidak punya cukup waktu 
untuk mengejar kegiatan akademis 
mereka. 

Program olahraga di banyak per¬ 
guruan tinggi dan universitas ser¬ 
ingkah tidak konsisten dengan misi 
akademis lembaga pendidikan itu 
sendiri. Fokus untuk mempertah¬ 
ankan program olahraga yang kuat 
dianggap lebih penting dari kualitas 
pencapaian akademis student-ath¬ 
lete yang mendapat bantuan dan 
dukungan NCAA. 

Bagi banyak mahasiswa seperti itu, 
ini berarti syarat-syarat akademis 
yang diperlukan untuk masuk uni¬ 
versitas diturunkan. Kebanyakan 
mahasiswa seperti itu tidak punya 
waktu untuk belajar, karena harus 
bekerja keras dalam bidang olah- 
raga.Menurut Christopher Saffici, 
“kita sudah mencapai titik dimana 
kita bisa menyebut mereka sebagai 
‘atlet mahasiswa, dan bukan lagi 
mahasiswa atlet.” 

Program olahraga tadinya dima¬ 
sukkan ke dalam kurikulum per¬ 
guruan tinggi untuk “membina 
karakter, untuk hiburan dan seka¬ 
ligus menciptakan semangat per¬ 
satuan yang positif antara sekolah 
dan masyarakat.”Para administratur 
perguruan tinggi juga berpendapat 
diikutkannya atletik dalam kuri¬ 
kulum sekolah bisa menyumbang 
dana bagi sekolah. Dana tersebut di¬ 
peroleh dari iklan. Selain itu hal ini 
juga dapat membuat sekolah terse¬ 
but terkenal, yang pada gilirannya 
akan menambah jumlah siswa yang 
mendaftar, sekaligus mendapat¬ 
kan dukungan keuangan dari para 
alumninya yang sukses. 

Sejak dimulainya program olahra¬ 
ga di perguruan tinggi pada akhir 
tahun 1800-an, para pendidik su¬ 
dah melihat adanya masalah. Dalam 
pertandingan sepakbola Amerika 
yang pertama antara Universitas 
Rutgers dan Universitas Princeton, 
ada sejumlah pemain penting yang 
gagal dalam bidang Matematika. 

Masalah itu bertambah buruk se¬ 
hingga dalam tahun 1980-an, 57 
dari 106 perguruan tinggi yang pu¬ 
nya tim olahragaterkena peringatan, 
sanksi ataupun dikenai hukuman 
percobaan karena melanggar pera¬ 
turan NCAA. Ini berarti hampir 54 
persen. 

Dalam tahun 1990-an, angka ini 
membaik sedikit, turun menjadi 50 
persen. Namun banyak perguruan 
tinggi dan universitas lebih dikenal 
dari tim olahraga yang dibinanya, 
seperti American football, baseball 
ataupun basketball. 

Hasil sebuah studi menunjukkan 
bahwa perguruan tinggi dan univer¬ 
sitas itu telah menjadi pemain pent¬ 
ing dalam industrientertainmen 


komersial. 

Coba lihat beberapa nama tim 
olahraga yang dikaitkan dengan 
nama perguruan tinggi dan univer¬ 
sitas, seperti Alabama-Huntsville 
Chargers, American University Ea- 
gles, Bloomsberg University Hus- 
kies dan Brown University Bears. 

Di California, ada California State 
University Hornets, di Sacramento 
ada Seawolves, dan UniversitasA&M 
di Florida punyatim basketball yang 
bernama Rattlers. 

Masih menurut Christopher Saf¬ 
fici, banyak atlet yang terdaftar di 
universitas bukan untuk belajar, 
tapi berharap bisa menggunakan 
pengalaman olahraga mereka un¬ 
tuk nantinya mendapat posisi dalam 
tim-tim olahraga profesional. 

Salah satu atlet basket terkenal 
seperti itu adalah Kobe Bryant 
yang meninggal bulan lalu dalam 
kecelakaan helikopter. Ia mulai ber¬ 
main bola basket sejak di sekolah 
menengah dan direkrut oleh tim 
NBA sejak berumur 17 tahun. 

Ketika ia meninggal, kekayaan 
yang diperolehnya dari olahraga bo- 
labasket, termasuk iklan barang-ba¬ 
rang bermerk, dilaporkan mencapai 
AS$600juta. (VGA) 

Wanita di Afrika Tunda 
Nikah Hingga 32 Tahun 

Di seluruh dunia, para perempuan 
menunda pernikahan, termasuk di 
Afrika Selatan. Usia rata-rata pen¬ 
gantin perempuan di negara terse¬ 
but adalah 32 ke atas. 

Samina Anwary, seorang kreator 
konten online berusia 33 tahun, 
berencana menikah pada Desem¬ 
ber. Namun ia terkejut mendengar 
reaksi orang-orang yang menden¬ 
gar kabar itu.“Saya lulus kuliah 
dan punya pekerjaan, saya sudah 
memiliki semua itu. Tapi ketika saya 
memberitahu orang-orang bahwa 
saya hendak menikah, itu membuat 
mereka sangat senang,” kata Samina 
Anwary. 

Bagi para profesional muda per¬ 
empuan Afrika Selatan, seperti 
Lweendo Hamukoma yang berusia 
32 tahun, pernikahan bukan pri¬ 
oritas utama. Namun orangtuanya 
telah menikah selama lebih dari 
tiga dekade. “Mereka menikah, 
menyelesaikan sekolah, punya anak. 
Itu kehidupan yang berhasil. Di 
sisi lain saya menjalani kehidupan 
yang sangat berbeda. Pergi ke se¬ 
kolah, mencari jati diri, mencari 
pekerjaan yang bisa membiayai ke¬ 
hidupan. Lalu mulai mencari cara 
untuk memperbaiki diri. Pernikah¬ 
an bukan yang paling penting,” kata 
Lweendo Hamukoma. 

Situs yang membandingkan har¬ 
ga, Pricenomics, mempelajari data 
pernikahan global. Situs tersebut 
menemukan satu korelasi nyata, yai¬ 
tu semakin tinggi pendapatan suatu 
negara, semakin tinggi usia rata-rata 
menikah. 

Adik Hamukoma, Chipo, seorang 
ekonom yang juga belum menikah, 
mengatakan dia melihat data serupa 
di Afrika Selatan. “Sebagai seorang 
ekonom, statistik bagi perempuan 
menikah adalah: apabila keseha¬ 
tan menurun, upah menurun, stres 
naik, ketidakbahagiaan juga naik. 
Sementara perempuan lajang secara 


statistik lebih bahagia dan lebih se¬ 
jahtera, sehingga tidak ada banyak 
kasus,” kata Chipo Hamukoma. 

Anwary, yang berencana mem¬ 
pertahankan nama panjangnya usai 
menikah, mengatakan itulah yang 
dialami oleh banyak teman-teman 
seumurnya, yaitu pernikahan bukan 
lagi tujuan utama, melainkan keba¬ 
hagiaan. (VGA) 

Huawei Nilai Verizon 
Langgar Hak Paten 

Perusahaan raksasa teknologi Chi- 
na, Huawei, menuduh operator tele¬ 
pon AS, Verizon melanggar hak pat¬ 
ennya, sebut Huawei dalam gugatan 
yang diajukan Kamis (6/2). Gugatan 
Huawei ini memperluas upaya-up- 
ayanya untuk mempertahankan 
bisnis perusahaan itu di Amerika 
Serikat di tengah-tengah sanksi pe¬ 
merintah AS. 

Huawei Technologies Ltd. 
menuduh Verizon Communica¬ 
tions Inc. melanggar 12 hak paten 
atas transmisi optik, komunikasi 
digital dan teknologi lainnya, sebut 
sebuah salinan gugatan yang dikel¬ 
uarkan oleh perusahaan itu. Huawei 
menyatakan pihaknya mengajukan 
gugatan setelah beberapa negosiasi 
gagal menghasilkan sebuah kesepa¬ 
katan mengenai lisensi. 

Dalam kasus terpisah, Huawei juga 
menantang langkah pemerintah AS 
membatasi aksesnya ke pasar Amer¬ 
ika dengan alasan keamanan. Tidak 



kait dengan hal tersebut. 

Gugatan itu meminta pengadilan 
federal AS di Waco, Texas, untuk 
memberi ganti rugi dan biaya-biaya 
lisensi yang tidak disebutkan jum¬ 
lahnya. 

Huawei, merek telepon pintar 
kedua terbesar secara global dan 
produsen perangkat jaringan terbe¬ 
sar bagi sejumlah operator telepon, 
membantah tuduhan AS bahwa pe¬ 
rusahaan itu kemungkinan berisiko 
terhadap keamanan atau memfasili¬ 
tasi spionase oleh China. 

Sanksi-sanksi yang dikenakan 
pemerintahan Trump pada Mei 
2019, memblokir akses Huawei 
ke sebagian besar teknologi kom¬ 
ponen AS. Perusahaan itu men¬ 
yatakan telah mengganti sebagian 
besar teknologi Amerika dalam 
produk-produk utamanya. (VGA) 


Promosikan 

Produk, Jasa dan 
Layanan anda di 
halaman ini 

Silahkan hubungi 
redaksi@lelemuku.com atau 
0852 - 5492-2161 

Pembaca Tabloid Lelemuku tersebar dari 
penjuru Saumlaki, Tanimbar, Maluku, 
Indonesia hingga seluruh Dunia 

cek saja! 

t W i tte r. CO m/l e I e m U ku CO m 
issuu. com/lelemukucom 
reddit.com/r/lelemukucom 
facebook. com/lelemukucom 
youtube.com/lelemukucom 
lnstagram.com/lelemukucom 
linkedin.com/company/lelemukucom 
telegram, me/lelemukucom 
lelemuku. business.site 
www.lelemuku.com 
www.lelemuku.net 
www.lelemuku.id 

Uellceiiiiiiiiiilkiiii 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 




















12 


10 FEBRUARI -16 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


LELEMUKUGRAM 


¥arasite’I1ImP»1aimAsiaPmihPa^hai^aanTai)aikQscars 



WASHINGTON - Film kome¬ 
di satire Korea Selatan, “Parasite”, 
menjadi film berbahasa asing per¬ 
tama yang memenangkan kategori 
film terbaik, penghargaan tertinggi 
Hollywood. 

Film “Parasite” yang mengisahkan 
keluarga miskin di Korea Selatan 
yang menyusup di rumah orang 
kaya, memenangkan empat kate¬ 
gori penghargaan. Kemenangan itu 
membantah anggapan bahwa juri 
Academy akan mengabaikan film 
Asia yang diberi teks terjemahan 
dialog. 

“Saya pikir saya sudah selesai hari 
ini dan siap-siap bersantai,” kata 
Bong Joon-ho, sutradara “Parasite” 
setelah memenangkan penghar¬ 
gaan sutradara terbaik. Dia kemu¬ 


dian berjanji akan “minum sampai 
pagi” 

Namun kejutan yang lebih besar 
adalah “Parasite” mampu menga¬ 
lahkan film tentang Perang Dunia 
I, “1917” yang diunggulkan sebagai 
pemenang film terbaik. 

“Parasite” juga memenangkan 
penghargaan Oscar untuk film 
internasional terbaik dan menja¬ 
di film Asia pertama yang meraih 
penghargaan naskah asli terbaik. 

Seperti diprediksi, Joaquin Phoe- 
nix memenangkan Oscar perta¬ 
manya untuk perannya sebagai an¬ 
tagonis dalam film “Joker.” 

Dalam pidatonya, Joaquin menge¬ 
cam ketidakadilan dan “pandangan 
egosentris” yang mengakibatkan 
kerusakan lingkungan. Dia kemu- 


Yoan Tekan Upaya Cegah Stunting di Maluku 


JAKARTA - Puteri Indonesia Ma¬ 
luku Tahun 2020, dr. Yoan Clara 
Teken mengupayakan pesan pence¬ 
gahan stunting di Pemilihan Puteri 
Indonesia 2020. 

Melalui Rilis Yayasan Puteri Indo¬ 
nesia, Penerima beasiswa full kedok¬ 
teran di Rusia ini mengatakan bah¬ 
wa pesan kesehatan tersebut sangat 
penting baik di Maluku dan seluruh 
wilayah Indonesia. 

Anak kedua dari lima bersaudara 
dan terlahir dari pasangan Andreas 
Teken dan Kristina Yempormasse 
ini telah melakukan edukasi ke¬ 
pada masyarakat Maluku tentang 
stunting dan cara pencegahannya 
melalui sosialisasi di berbagai se¬ 


kolah, komunitas, puskesmas bah¬ 
kan langsung ke desa-desa. (LOl) 



Angel Boelan Angkat Isu Kesehatan Mental 


JAKARTA - Puteri Indonesia 
dari Provinsi Nusa Tenggara Timur 
(NTT) Tahun 2020, Angel Virginia 
Boelan ingin mengedukasikan ten¬ 
tang pentingnya informasi tentang 
‘Kesehatan MentaF kepada seluruh 
masyarakat Indonesia. 

Melalui Rilis Yayasan Puteri In¬ 
donesia (YPI), angel memilih un¬ 
tuk mengangkat advokasi tentang 
hal tersebut mengingat seluruh 
masyarakat Indonesia, khususnya 


daerah NTT yang masih minim 
pengetahuan. 

Gadis manis itu memiliki hati 
yang tergerak untuk ikut beker- 
jasama dengan pihak-pihak terkait 
dalam menginformasikan keseha¬ 
tan mental. 

Ia pun percaya bahwa menjadi 
puteri Indonesia, dirinya dapat 
menginspirasi banyak orang 
lagi dan menjadi berkat dima- 
na pun dirinya berada. (LOl) 



dian memberi penghormatan un¬ 
tuk saudaranya, aktor River Phoe- 
nix yang meninggal overdosis pada 
1993. 

Sedangkan Rene Zellweger me¬ 
menangkan penghargaan aktris 
terbaik untuk perannya sebagai ak¬ 
tris legendaris Judy Garland dalam 
film “Judy.” 

Daftar lengkap pemenang peng¬ 
hargaan Oscar 2020: 

Film Terbaik:”Parasite” 

Sutradara Terbaik: Bong Joon-ho, 
“Parasite” 

Aktor Terbaik: Joaquin Phoenix, 
“Joker” 

Aktris Terbaik: Renee Zellweger, 
“Judy” 


Aktor Pembantu Terbaik: Brad 
Pitt, “Once Upon a Time... in Hol¬ 
lywood” 

Aktris Pembantu Terbaik: Laura 
Dern, “Marriage Story” 

Film Internasional Terbaik: “Para¬ 
site” (Korea Selatan) 

Film Animasi Terbaik: “Toy Story 
4” 

Film Dokumenter Terbaik: 
“American Factory” 

Naskah Asli Terbaik: “Parasite” - 
Bong Joon-ho, Han Jin-won 
Naskah Adaptasi Terbaik: “Jojo 
Rabbit” - Taika Waititi 
Musik Orisinil Terbaik:”Joker” - 
Hildur Gudnadottir 
Lagu Terbaik: “(Fm Gonna) 
Love Me Again” darf’Rocketman”. 
(VOA) 


KaimGei^PutriimDikaidsandei^anMarshanda 


JAKARTA - Karen Pooroe atau 
Karen Idol geram atas beberapa pi¬ 
hak yang mengaitkan kasus kematian 
putrinya, Zefania Carina Claproth 
dengan permasalahan perceraiannya 
dengan Arya Satria Claproth. 

“Saya seorang ibu yang hancur hati, 
yang masih belum bisa percaya kalau 
anak saya sudah dipanggil Tuhan. 
Tolonglah hormati anakku, siapapun 
yang berkomentar dengan tidak bere¬ 
tika, saya akan menuntut kalian,” tu¬ 
lis Karen di Instagram Storynya pada 
Senin,Karen tidak terima jika mendi¬ 
ang putrinya dilibatkan dalam kasus¬ 
nya dengan mantan suaminya. “Keti¬ 


ka saya dibully, saya tidak peduli, tapi 
kalau menyangkut anak saya, dengan 
mengait-ngaitkan permasalahan saya 
dengan mantan suami dan saudari 
M, kalian tidak punya hati! Saya akan 
memperhitungkannya!” tulis dia. 

Kemudian pada unggahan berikut¬ 
nya Karen mengunggah salah satu 
akun gosip yang menyatakan bah¬ 
wa “Karen Idol Minta Marshanda 
Bertanggung Jawab Atas Kematian 
Anaknya” dalam judul berita terse¬ 
but. Membaca tulisan tersebut, Kar¬ 
en ingin supaya media yang menye¬ 
barkan untuk bertanggung jawab 
atas apa yang ditulisnya. (TMP) 


JAWABAN #026 


1 

6 

6 

6 

1 

7 

7 

7 

7 

4 

4 

4 

1 

3 

1 

6 

6 

7 

7 

5 

5 

5 

4 

1 

7 

7 

3 

3 

6 

1 

7 

1 

5 

5 

1 

7 

7 

7 

1 

1 

8 

8 

8 

5 

5 

1 

9 

9 

1 

7 

7 

6 

3 

3 

8 

8 

5 

5 

5 

9 

9 

9 

9 

1 

6 

3 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

9 

9 

6 

6 

1 

8 

1 

6 

6 

1 

7 

7 

3 

3 

1 

6 

6 

4 

4 

4 

6 

6 

3 

1 

4 

3 

1 

5 

5 

1 

4 

1 

6 

6 

1 

3 

3 

4 

4 

4 

5 

5 

5 


6 

1 

7 

3 

5 

8 

4 

9 

2 

2 

3 

8 

4 

9 

6 

5 

1 

7 

9 

4 

5 

1 

2 

7 

3 

8 

6 

3 

5 

6 

7 

8 

2 

1 

4 

9 

8 

7 

4 

9 

6 

1 

2 

5 

3 

1 

9 

2 

5 

4 

3 

7 

6 

8 

4 

8 

9 

2 

7 

5 

6 

3 

1 

7 

6 

3 

8 

1 

4 

9 

2 

5 

5 

2 

1 

6 

3 

9 

8 

7 

4 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 






































































WORLD NEWS 


10 FEBRUARI -16 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 




2020S Could Be Decade Millennials Finally Get Ahead 


WASHINGTON - Young people 
now in their mid-20s to late-30s grew 
up during the Great Recession, the 
worst economic period in the United 
States since the 1930s. Many in this 
group called millennials, experienced 
a late entrance into the job market or 
accepted lower-paying jobs for which 
they were overqualified. 

The Great Recession lasted from 
2007 until 2009 but its effects were 
longer lasting. Now, observers say 
the 2020s might mean a better fi- 
nancial future for millennials after 
their difficult start. 

Many millennials starting out faced 
high unemployment, student loan 
debt and an increased cost of living. 


These factors especially affected mil¬ 
lennials who completed high school 
or college during the recession. 

Jason Dorsey is president and lead 
millennial researcher at the Center 
for Generational Kinetics. He told 
VOA that since the recession, wag- 
es in the United States have largely 
stayed the same. He says “so many 
millennials started behind where 
they thought they would b e. And it s 
taken them longer to recover — if 
they have recovered.” 

Experts also say US. millennials 
are the first generation to feel the 
full impact of many years of rising 
inequahty in America. 

A recent study found millenni¬ 


als are hnancially worse off than 
members of past generations at the 
same age. Since 1996, the net worth 
of people under 35 has dropped by 
more than 34 percent. 

However, things could be more 
hopeful for these younger Americans. 
The average US. millennial is now 
over the age of 30 and ready to enter 
the wealth-gaining time of their life. 
Dorsey says millennials have had 
a lot of time to learn about what it 
takes to succeed. He says members 
of the “boomer” generation, people 
aged 55 to 75, are going to increas- 
ingly leave the workforce. He says 
that is going to create chances for 
millennials to actually move up into 


more management-style jobs. 

Millennials are at the age when 
Americans traditionally buy homes, 
start saving for the future and invest 
for their retirement. It also will help 
that many have paid down their 
student debt now that they have 
been out of college for a number of 
years. 

Dorsey adds that many millen¬ 
nials may become “two-income 
households and thats also re- 
ally helpful for many of them.” 
He says, “Millennials are hit- 
ting the times when they should 
start really saving and investing, 
and earning higher incomes rel- 
ative to their spending.”(VOA) 


Corona OutibreakCoiddHmmTourismlndusliy 


WASHINGTON - Business experts 
had been e^mecting 2020 to be a good 
year forinternationaltourism. 
They notedthat trade tensions are 
easing,witheconomiccondition- 
son the risein some countries. 
In addition, events like the 2020 
Summer Olympicsare taking pla- 
cein Japan later this year. 

But the spread of the new corona- 
virus in China has caused problems 
for the travel industry. The virus - 
and efforts to contain it — may lead 
to billions of dollars in losses for 
tourismand keep millions of would- 
be travelers at home. 

Gabrielle Autry is an American- 
livingin China. She had planned to 
travel to Hong Kongsoonto geten- 
gagedto her Chinese boyfriend. But 
those plans arenowon hold. The 
twoare nowquarantinedat their ho- 
mein Hangzhou, an eight-hour drive 
from the center of theoutbreakin 
Wuhan. Autrydoes not know when 
she and her boyfriend will go to 
Hong Kong.She told The Associated 
Press(AP), “We are thankful for our 
health and that we are together here.” 

At least 30 airlinecompanies have 
suspended Service to China.Hotel 
rooms in China are largely empty. 

Before the outbreak, the United 
Nations World Tourism Organi- 
zation was predicting growth of 3 
to 4 percent in global tourism this 
year. Central to those numbers 
was the promise of an ever-grow- 
ingnumher of travelers from 
China. In 2018, Chinese nation- 
alsmade nearly 150 million trips 
overseasand spent $277 billion. 

The loss of those touristsis being 

GARFIELD - Paws.mc 


felt most strongly inAsian countries. 
Thailand, for example,expects to lose 
$9.7 billion inincomefrom Chinese 
travelers through June.That estimate 
comes from Thailands tourism and 
sportsminister. 

Arisara Chamsue operates a store 
near the Grand Palace in Bangkok. 

“The day that we heard the news 
(about the virus), the tourists were 
gone,ArisaraChamsuetold The 
AP. “I can only make a tenth or 
twotenths of what I normally make.” 

Countries outside ofEastAsia are 
also feeling the loss of Chinese tour¬ 
ists. Australia just announceda travel 
ban on visitors from mainland Chi¬ 
na. China was the largestsourcefor 
international visitors to Australia 
last year. Around 1.4 million Chi¬ 
nese tourists spent $13.4 billion in 
the countryin 2019. 

Italy couldlose $5 billion in tourism 
income this year, notesDemoskopi- 
ka, apollingagency. 

In the United States, Tourism Eco- 
nomicshas predicteda 28-percent 
drop in Chinese visitors. That rep- 
resents about $6 billion less spent on 
travel and airfare. 

The tourism industry will recover 
fromthe losses, as it has fromhealth 
fearsin other years. However, ob¬ 
servers are divided about the amount 
of time that recovery will take. 

The World Travel and Tourism 
Council says it usually takes 19 
months for visitor numbers to re¬ 
cover after a virus outbreakAnd- 
Tourism Economics expects it will 
be four years beforeChinese tour¬ 
ism to the United States returns to- 
previouslyexpected levels. (VOA) 


Jackfruit Become the Next Meat Substitute 



WASHINGTON - A large and un- 
usual tropical fruit is becoming more 
popular in the United States. 

The jackfruit is native to India. The 
big, spiky fruit grows in parts of Asia, 
South Americaand the Caribbean. It 
can weigh from 6 to around 30 kilo- 
grams. 

Often used as a meat substitute, jack¬ 
fruit has a lot of vitamins and minerals. 
Its neutral flavor works with all kinds of 
seasonings. 

Now, with many Americans looking 
for plant-based alternatives to meat, 
jackfruit is becoming more popular. 

This popularity has been growing for 
several years, noted Robert Schueller. 
He is head of marketing at Melissas 
Produce, a specialty produce company 
based in Los Angeles, California. 

“It was about five years ago that the 
fruit started to really take offf he told 
reporters from the Associated Press. 
“Vegetarians and vegans found out how 
this fruit could be used as a meat sub¬ 
stitute for puUed pork sandwiches and 
as a taco meat.” 

Schueller said Melissas sales have in¬ 
creased sharply. The company went 
from selling a few containers of jack¬ 


fruit each week to thousands of cases 
weekly. 

In many places around the country, 
jackfruit is appearing not only at vegan 
and vegetarian restaurants, out omer 
places as well. Tomatillo, for example, 
a Mexican restaurant in Dobbs Ferry, 
New York, has a quesadilla and a taco 
made with jackfruit. 

In Chicago, Alulu Brewpub serves 
Vegan Sicilian Jackfruit Flatbread on a 
menu that also has porkbelly. 

Angela Means, owner of the vegan 
Jackfruit Cafe in Los Angeles, Califor¬ 
nia, says people are choosing a vegan 
diet for many reasons. These reasons 
include environmental, health and 
moral concerns. 

“We eat meat because of the texture 
and the spices. Jackfruit is a great sub¬ 
stitute,” Means said. “We put it in tacos, 
and we make sandwiches, like a barbe- 
cuepuUed 'pork!” 

JacKfruit Cafe also serves a “fish patty” 
made of jackfruit and seaweed. 

Means said her restaurant tries to ed- 
ucate people in the community about 
jackfruit and meat substitutes. She 
predicted “in seven to 10 years, jack¬ 
fruit will be as popular as beef ’ (VOA) 



IT'6 A COLP, 
PARK MORNING 





www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 




























































14 


10 FEBRUARI -16 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


OPINI 


Dari Redaksi... 



par kepulauan ini agar menjadi daerah yang 
maju dan terang serta jauh dari citra Kepulauan 
Ketinggalan dan Terbelakang. 

Katong berharap sekali par cendekiawan yang 
baru ini agar dapat kasi manfaat par masyarakat 
deng ilmu pengalaman yang kamong dapat wak¬ 
tu kulia. Jang sampe par selesai kamong bingung 
mo biking apa. La tunggu par pendaftaran ASN 
saja baru kamong sibuk, padahal banyak ilmu 
yang kamong dapat itu bisa pake par dapa wang 
lewat usaha-usaha lain, seperti bakabong, bao- 
jek, bajual kue, sampe bantu par biking tais lalu 
jual ke turis-turis lokal ato asing yang selama ini 
ada cari pernak-perni k yang jarang dapa jual sama 
anak-anak asli daerah. 

Kamong para pemuda Tanimbar coba kasi ku¬ 
rang kalakuang mengeluh la seng bikin apa-apa, 
sebab su banyak orang yang ada liat peluang in¬ 
dah di Tanimbar ini. Laku kalo kamong seng ambil 
cepat, pasti orang lain yang ambil akang. 

Sakarang ini banyak anak-anak muda dari 
luar yang pung perusahaan kecil sampe besar 
tapi seng ribut dan mengeluh macam kamong. 
Dorang menjahit, jual sayur, jual perabotan dapur, 
jual pakaian, buka rumah makan, biking tempat 
ganti air galon, kredit-kredit, toko-toko semba- 
ko dan pedagang. Mereka karja di hal-hal yang 
katong seng mau sentuh par kerja karna gengsi 
yang seng jelas, apa lagi kalo su pikir karna sarjana 
dan kira kalo tanah di Tanimbar ini masih luas dan 
banyak, jadi sante-sante saa.. 

Kamong sibuk berdebat deng hal-hal yang ada 
diatas kamong pung kapala, tapi seng pernah 
wujudkan, menghayal kalo barang-barang yang 
kamong pikir itu akan jadi seperti yang kamong 
mau. Padahal kenyataannya seng semudah itu, 
karna kalo mau orang yang besar dan berhasil, 
kamong harus turun rendam diri dalam lumpur 
penderitaan yang penuh onak dan duri. Kamong 
ras aluka dolo baru kamong berjuang palan- 
palan par naik, lalu setelah kamong su rasakan 
suka-duka perjuangan, baru kamong tarangkat... 

Itu lai pelan-pelang, seng cepat, sebab seleksi 
alam par tapis orang-orang yang giat ada berla¬ 
pis-lapis. Seng semudah itu bos...! 


Etika dan Keteladanan Pejabat Publik 

Oleh: Sutarno Bintoro 


KETIKA masyarakat sedang menggunjingkan 
masalah etika dan konflik kepentingan pejabat 
publik, ingatan saya seakan dibawa ke tahun 
2010 ketika kasus korupsi seorang pegawai neg¬ 
eri NS golongan 3A di Direktorat Jenderal Pajak 
bernama Gayus Tambunan menyeruak. Kala itu 
Indonesia dibuat gempar, bukan hanya karena 
nilai korupsinya yang fantastis, tapi setelah 
ditelusuri oleh aparat penegak hukum, kasus ini 
melibatkan orang-orang besar yang punya pen¬ 
garuh dan kekuasaan. Kasus Gayus membuat 
citra aparat pajak tercoreng dan meruntuhkan 
semangat reformasi birokrasi yang diusung 
menteri keuangan kala itu, Sri Mulyani. 

Setelah genap sepuluh tahun kasus korupsi 
yang menyeret Gayus, kini Indonesia kembali 
diuji. Apakah aparat, dalam hal ini pejabat pub¬ 
lik, telah bebas dari korupsi atau justru sebali¬ 
knya? Sederhananya, apakah pejabat publik tel¬ 
ah memegang teguh etika sebagai administrator 
publik atau justru terjebak pada kepentingan 
yang akhirnya tidak dapat membedakan mana 
kepentingan publik dan mana kepentingan 
pribadi atau golongan. 

Menurut Dwiyanto (2002), etika dalam kon¬ 
teks birokrasi merupakan suatu panduan nor¬ 
ma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan 
tugas pelayanan terhadap masyarakat. Etika bi¬ 
rokrasi harus menempatkan kepentingan pub¬ 
lik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan 
organisasinya. Etika harus diarahkan pada pili¬ 
han-pilihan kebijakan yang benar-benar meng¬ 
utamakan kepentingan masyarakat luas. 

Adapun Aktan (2015) berpandangan bahwa 
etika administrasi publik menekankan pentin¬ 
gnya transparansi guna mencegah korupsi. Dia 
juga menjelaskan perilaku tidak beretika dalam 
pemerintahan, seperti penyuapan, nepotisme, 
dan mencari renten. 

Presiden Joko Widodo telah membuat pro¬ 
gram “Revolusi Mental” yang bertujuan untuk 
mengubah mental para birokrat, dari mental 
yang korup menjadi mental yang bersih dan an- 
tikorupsi. Presiden juga berulang kali mengin¬ 
gatkan kepada semua pejabat publik agar tidak 
korupsi. Bahkan, secara khusus, saat mengenal¬ 
kan calon menteri dan pejabat setingkat ment¬ 
eri periode 2019-2024 di beranda Istana Merde¬ 
ka, ia mengingatkan agar para menterinya tidak 
melakukan korupsi serta tidak mempunyai visi 
dan misi sendiri. Hal ini menandakan bahwa 
korupsi merupakan persoalan yang serius bagi 
bangsa Indonesia. 

Upaya pencegahan dan pemberantasan korup¬ 
si merupakan langkah strategis dalam mewu¬ 
judkan pemerintahan yang bersih. Administra¬ 
tor publik harus bebas dari korupsi dan menjadi 
teladan dalam penyelenggaraan pemerintahan, 
sehingga pelayanan publik dapat berlangsung 
dengan baik dan kepercayaan publik mening¬ 
kat. Dalam konteks inilah integritas aparatur 
atau pejabat publik menjadi sangat penting dan 
harus tetap dijaga. 

Berbicara soal keteladanan pejabat publik. 


Lelemuku. com 


ada satu sosok yang patut dijadikan teladan. Ia 
adalah Widodo. Di kalangan kepolisian, sosok 
ini tidak asing lagi. Dilahirkan dengan nama 
lengkap Widodo Budidarmo pada 1 September 
1927 di Surabaya, bapak tiga anak ini meraih 
puncak kariernya di kepolisian sebagai Kepala 
Polri selama 1974-1978. Suami dari Darmiati 
Poeger ini juga pernah menduduki kursi elite 
Wakil Ketua Organisasi Polisi Kriminalitas In¬ 
ternasional atau Interpol pada 1976. 

Pada saat Widodo menjabat sebagai Kepala 
Polri, ia harus dihadapkan pada persoalan dan 
situasi yang teramat sulit ketika jajarannya ada 
yang terindikasi melakukan korupsi. Informasi 
tersebut ia peroleh dari surat pribadi Hoegeng 
Iman Santoso, mantan Kepala Polri. Widodo 
langsung menindaklanjuti informasi tersebut. 
Tak lama kemudian, kasus korupsi itu pun ter¬ 
bongkar dan pelakunya ternyata Deputi Kepala 
Polri Letnan Jenderal Siswadji, yang dijatuhi 
hukuman penjara selama delapan tahun. Se¬ 
mentara itu, tiga perwira polisi lainnya yang 
ikut terlibat masing-masing mendapat huku¬ 
man enam hingga tujuh tahun penjara. 

Pak Wid tidak hanya dikenal tegas kepada 
anggotanya di kepolisian, tapi juga berlaku ke¬ 
pada keluarganya. Suatu ketika anak kesayan¬ 
gannya, Agus Aditono atau Tono, yang masih 
duduk di bangku sekolah menengah pertama, 
bermain-main dengan pistol dan secara tidak 
sengaja menewaskan sopirnya. Meskipun anak 
buah dan stafnya menyarankan agar peristiwa 
tersebut ditutupi, Widodo justru membuka 
peristiwa itu ke publik dalam sebuah jumpa 
pers dan menyerahkan putranya ke Kepolisian 
Sektor Kebayoran Baru untuk diproses secara 
hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
kemudian menghukum Tono dengan satu ta¬ 
hun masa percobaan. 

Menjadi pemimpin yang dapat diteladani me¬ 
mang bukanlah hal yang mudah. Bahkan untuk 
sekadar menjadi pemimpin pun sebenarnya 
juga tidak mudah. Namun, karena menjadi 
pemimpin dapat membawa keuntungan, teru¬ 
tama keuntungan pribadi dan golongan, banyak 
orang berlomba-lomba untuk mendapatkan¬ 
nya. Akibatnya, banyak pemimpin yang cend¬ 
erung otoriter dan memanfaatkan kekuasaan¬ 
nya untuk memaksa, sehingga jangan pernah 
berharap adanya penguatan, apalagi ketelad¬ 
anan. 

Menemukan pemimpin teladan memang ti¬ 
dak mudah, tapi mereka ada meskipun sedik¬ 
it jumlahnya. Pemimpin yang jujur biasanya 
hidup sederhana. Sayangnya, kejujuran pada 
zaman sekarang menjadi barang langka. Ada 
slogan “wong jujur ajur” (orang jujur hancur). 
Tapi pemimpin yang amanah tidak akan takut 
hancur dengan bersikap jujur. Negeri ini mem¬ 
butuhkan orang-orang seperti Widodo, Hoe¬ 
geng, dan pemimpin teladan lainnya.. 

Penulis adalah Pegawai KPK, Doktor Adminis¬ 
trasi Publik Universitas Brawijaya dan kolumnis 
di Tempo. CO 


Diterbitkan oleh CV. Batlax | Akta Notaris : Joni Sabono No: 32 tanggal 29 Agustus 2017 | NPWP: 82.895.393.5-941.00 | SIUP: 266/8101/P. 
Mik/XI/20i7 I TDP : 81013460332 

PEMBINA Drs. Nikodemus Batlayeri, Jack Sobuber, S.Kom PENANGGUNG JAWAB | PEMIMPIN PERUSAHAAN Albert Batlayeri PEMIMPIN 
REDAKSI Laura Sobuber STAF REDAKSI Aksamina Masela, Eva Bembuain, Anna Aurmatin. KONTRIBUTOR Ade Nasti (Sumut); Ari. S (Banten); Ashari 
Bharaduta, Dian Agustina (Jakarta); Samuel. M (Jatim); Anton, (Kalbar); Irwan (Kalteng); Fadly Syarif, Arman, Muhammad Akbar (Sulsel); Ricky Lodar (Papua) 
WEBMASTER | DESAIN Tim Batlax KEUANGAN | IKLAN Laura Sobuber SIRKULASI | PEMASARAN Roy Marten Cianghit 

ALAMAT REDAKSI Jalan Wolter Monginsidi no 02 , RT 03 , RW 04 , Saumlaki, Tanimbar Selatan, 97464 Kepulauan Tanimbar. Maluku, Indonesia 
REKENING : Bank Rakyat Indonesia (BRI), 0643 - 01 - 013296 - 53-3 atas nama CV Batlax EMAIL redaksi@lelemuku.com SMS/WA PENGADUAN 
081343199624 SMS/WA REDAKSI/IKLAN : 085254922161 



Setiap Staff Redaksi yang namanya tercantum disini telah dilengkapi Kartu Identitas dan Surat Tugas dalam menjalankan profesinya di lapangan. 

Dalam bertugas wartawan Lelemuku.com berhak menolak dan dilarang menerima serta meminta imbalan berupa apapun dari narasumber. 

Redaksi Lelemuku.com menerima kiriman informasi beruna keeiatan masvarakat. lavanan nublik. berita, artikel, kritik, saran dan sebaeainva melalui Email. Facebook. Twitter. SMS dan WA redaksi. 




www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 


























SAMBUNGAN 


10 FEBRUARI -16 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


« gfeLcBllsimiiimIkm 


Cendddawan... 

Sejak saat ini saudara memasuki era 
baru untuk menerapkan ilmu peng¬ 
etahuan, teknologi dan seni budaya 
dalam kehidupan bermasyarakat 
ataupun melanjutkan studi ke jen¬ 
jang yang lebih tinggi,” kata dia di 
gedung aula kampus tersebut. 

Lalamafu mengajak para wisu- 
dawan untuk menyatukan visi kede- 
pan dalam mewujudkan kemajuan 
bangsa Indonesia, khususnya di 
Kepulauan Tanimbar melalui pen¬ 
ingkatan mutu dan pengembangan 
kemampuan secara terus menerus 
serta selalu mempersiapkan diri 
dengan sebaik-baiknya di dalam 
menjalankan tugas dalam peker¬ 
jaan dan mampu menciptakan lapa¬ 
ngan pekerjaan sendiri tanpa harus 
mengemis untuk menjadi Aparatur 
Sipil Negara (ASN). 

“Ingat, bahwa hari ini adalah 
perjuangan kalian, jangan pernah 
menyia-nyiakan juga perjuangan 
dari orang tua kalian. Perjuangan 
dan pengorbanan orang tua harus 
dibalas dengan sebuah keberhasi¬ 
lan. Kepada orang tua atau keluarga 
wisudawan, saya selaku pimpinan 
YPT-RLS menyampaikan rasa ter¬ 
ima kasih atas kepercayaan yang 
telah bapak dan ibu berikan pada 
kami, sehingga mampu mengan¬ 
tarkan putra dan putri dari bapak 
dan ibu dapat menyelesaikan studi 
pada program SI dan DIII saat ini,” 
ajaknya. 

Lalamafu pun mengungkapkan 
jika saat ini pihaknya sedang beker¬ 
ja keras mempersiapkan diri untuk 
meningkatkan status lembaga dari 
sekolah tinggi menjadi universi¬ 
tas yang namanya telah ditentukan 
oleh pendiri YPT-RLS, Alm. Drs. 
Alexander Jordan Luturyaly, M.Si 
dengan nama ‘Universitas Lele- 
muku Saumlaki (UNLESA)’ demi 
menghasilkan lagi lulusan yang 
mampu bersaing dan berkompeten¬ 
si dengan semua perguruan tinggi 
di daerah lain. 

“Dari perjuangan untuk mening¬ 
katkan status itulah, maka saat ini 
yayasan sementara berkonsentrasi 
pada pembangunan sumber daya 
manusia dan pembangunan fisik. 
Kami mohon dukungan dan doa 
dari semua pihak terhadap perjuan¬ 
gan ini,” tutup ketua yayasan. 

Sementara itu. Kepala Lembaga 
Layanan Pendidikan Tinggi (LL- 
DIKTI) Wilayah XII Maluku dan 
Maluku Utara, Dr. Muhammad 
Bugis, SE., M.Si menyatakan bahwa 
dirinya sangat bangga kepada 3 se¬ 
kolah tinggi di yayasan itu yang tel¬ 
ah menunjukkan akuntabilitasnya 
kepada segenap stakeholder, khu¬ 
susnya kepada masyarakat Maluku 
di Tanimbar, bangsa dan negara 
dengan mewisudakan sebanyak 110 
lulusan tenaga terampil di bidangn¬ 
ya masing-masing. 

“Ini adalah buah dan hasil kerja 
keras, kerja cerdas, kerjasama dan 
kerja tuntas dari STIESA, STIAS 
dan STKIPS yang sekaligus telah 
membuktikan kesungguhannya 
di dalam melaksanakan tugasnya 
dalam merealisasikan tridharma 
perguruan tinggi,yang meliputi 
dharma pendidikan, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat,” 
papar dia. 



Muhammad Bugis memberi¬ 
kan ucapan selamat kepada para 
wisudawan yang telah menyele¬ 
saikan studi pada program studi 
masing-masing dan berharap pen¬ 
getahuan dan ilmu pengetahuan 
yang telah diperoleh dapat bergu¬ 
na untuk bangsa dan negara serta 
masyarakat di Tanimbar serta me¬ 
minta para wisudawan untuk tidak 
mencederai dunia pendidikan ting¬ 
gi dengan melakukan hal-hal yang 
tidak berkenan dengan sistem pen¬ 
didikan nasional. 

“Anda semua adalah orang-orang 
yang paling terdepan, kesuksesan 
untuk meraih derajat kesarjanaan 
anda tetapi yang telah diterima hari 
ini merupakan bagian kecil dari 
samudera ilmu pengetahuan yang 
maha luas, karenanya anda harus 
tetap belajar, menuntut ilmu, terus 
meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan sehingga anda layak 
menjadi tempat bertanya dimana 
bermanfaat dan bermartabat bagi 
diri sendiri, keluarga, lingkungan 
maupun masyarakat,” tambahnya. 

Kemudian mewakili Bupati Ta¬ 
nimbar, Petrus Fatlolon, SH., MH, 
Asisten Bidang Pembangunan, 
Ekonomi dan Kemasyarakatan, 
Drs. Deutero A. T. Sabono, M.Si 
menuturkan bahwa para wisu¬ 
dawan yang telah menyelesaikan 
studi tersebut adalah bagian dari 
perwujudan masyarakat cerdas se¬ 
bagaimana visi pembangunan daer¬ 
ah, yaitu mewujudkan masyarakat 
Tanimbar yang cerdas, sehat, ber¬ 
wibawa dan mandiri. Menurutnya 
Pemerintah Daerah (Pemda) akan 
selalu mengapresiasi dan memberi¬ 
kan dukungan penuh bagi pengem¬ 
bangan dunia pendidikan di daerah 
dengan 10 kecamatan itu. 

“Hari ini kita semua sebagai saksi 
akan kebahagiaan dari para wisu¬ 
dawan di tiga sekolah tinggi dima¬ 
na telah resmi menyandang gelar 
kesarjanaannya. Momen ini bukan 
menjadi akhir dari tugas dan bela¬ 
jar. Gelar yang diterima harus di¬ 
jadikan sebagai modal untuk lebih 
kerja keras menjadi kreatif dan 
bersikap sesuai dengan predikat 
yang disandang,” tuturnya. 

Rapat senat terbuka yang telah 
mewisudakan sebanyak 36 orang 
dari STIESA, 39 wisudawan STIAS, 
37 wisudawan STKIPS dan terdapar 
8 mahasiswa berprestasi dengan 
IPK tertinggi yang berjalan lancar 
dan dihadiri oleh Forum Komu¬ 
nikasi Pimpinan Daerah (Forkop- 
imda). Dinas terkait. Instansi 
Vertikal, perwakilan Dewan Per¬ 
wakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Tanimbar, tokoh agama, tokoh 
adat, tokoh perempuan serta para 
orang tua dari wisudawan. (LOl) 


Presiden... 

konten berita yang baik. Untuk itu 
diperlukan industri pers yang sehat,” 
ujar Presiden saat memberikan sam¬ 
butan dalam acara tersebut. 

Presiden mengatakan, negara 
membutuhkan kehadiran pers den¬ 
gan perspektif jernihnya untuk ber¬ 
diri di depan melawan kekacauan 
informasi, penyebaran hoaks, dan 
ujaran kebencian yang mengan¬ 
cam kehidupan demokrasi. “Yang 
mewartakan berita baik dan agen¬ 
da-agenda besar bangsa Indonesia. 
Membangkitkan semangat positif 
yang mendorong produktivitas dan 
optimisme bangsa,” tuturnya. 

Apalagi bila dihadapkan dengan 
situasi ancaman kesehatan global 
yang belakangan merebak, peranan 
pers tersebut sangat dibutuhkan dan 
kian relevan. Pers menjadi garda 
terdepan untuk mencerahkan mas¬ 
yarakat, meluruskan informasi yang 
kurang akurat, dan turut meredakan 
kepanikan yang melanda masyarakat. 
“Begitu juga dalam menghadapi 
situasi yang tidak normal seperti 
ancaman virus korona saat ini peran 
pers juga sangat dibutuhkan untuk 
membantu menyampaikan informasi 
yang benar kepada masyarakat dan 
tidak menambah kepanikan apala¬ 
gi ikut memberikan informasi yang 
salah,” ucap Presiden. 

Dalam kesempatan tersebut. Pres¬ 
iden juga menyampaikan apresiasi 


kepada insan pers yang dalam lima 
tahun terakhir secara konsisten 
telah mewartakan kerja-kerja pe¬ 
merintah, memberikan dukungan, 
juga memberikan masukan dan 
kritik-kritik yang membangun ke¬ 
pada pemerintah. Selain itu, per¬ 
an pers sebagai pilar demokrasi 
keempat yang salah satunya pada 
pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 
berperan besar dalam mendorong 
partisipasi masyarakat dan menjaga 
situasi bangsa tetap dalam keadaan 
kondusif juga sangat dihargai oleh 
Presiden.“Saya berharap juga da¬ 
lam Pilkada tahun ini di 270 daerah 
dukungan pers juga bisa lebih di¬ 
maksimalkan lagi,” imbuhnya. 

Ke depan, pemerintah juga memi¬ 
liki agenda besar untuk mewujud¬ 
kan Indonesia maju. Sekali lagi. 
Presiden Joko Widodo berharap 
besar kepada insan pers untuk tetap 
berjuang demi kemaslahatan bang¬ 
sa, persatuan dan kesatuan bangsa, 
serta mewujudkan agenda Indone¬ 
sia maju. 

“Pembangunan infrastruktur yang 
terus akan kita lanjutkan, pem¬ 
bangunan sumber daya manusia, 
penyederhanaan regulasi yang nanti 
akan kita lihat bersama setelah ada 
_omnibus law_, kemudian reforma¬ 
si birokrasi, transformasi ekonomi 
yaitu hilirisasi dan industrialisasi, 
serta yang terakhir pemindahan 
ibu kota negara,” tandasnya. (ROl) 


pemuda untuk mendukung pihakn¬ 
ya dalam mencapai visi dan misi ker¬ 
janya bersama Wakil Bupati (Wabup) 
Tanimbar, Agustinus Utuwaly, 
S.Sos yaitu menjadikan masyarakat 
Tanimbar yang sehat, cerdas, ber¬ 
wibawa dan mandiri dengan mem¬ 
berikan kritik yang disertai solusi. 


“Tidak saja kritik tetapi sam¬ 
paikanlah solusi yang dapat di¬ 
tawarkan kepada pemerintah 
supaya kami pun mendapat masu¬ 
kan untuk membangun dan mena¬ 
ta ulang pemerintahan. Maka saya 
mengimbau untuk kritik dengan 
memberikan solusi, saran-saran 
yang konstruktif,” pintanya. (LOl) 


Venue Aauatic PON XX 2020 Bakal Rampung 


JAYAPURA - Wakil Menteri 
(Wamen) PUPR Jhon Wempi Weti- 
po memastikan pembangunan ven¬ 
ue aquatic di Kampung Harapan, 
Kabupaten Jayapura, bakal ram¬ 
pung dua bulan lebih cepat dari 
kontrak pekerjaan yang ditetapkan. 

Hal itu disampaikan Wamen 
Wetipo usai meninjau pemban¬ 
gunan venue aquatic, Jumat (7/2). 
Wamen Wempi didampingi Kepa¬ 
la Balai Besar Pelaksanaan Jalan 
Nasional XVIII Jayapura, Osman 
Marbun bersama jajaran. 

“Terkait venue aquatic ini sele¬ 
sainya akan lebih cepat dua bulan 
dari target dalam kontrak. Dima¬ 
na dalam kontrak itu target sele¬ 
sai pada Juli, tapi kemungkinan 
melihat dari progres (kemajuan 
pekerjaan saat ini) maka dipasti¬ 
kan pembangunannya selesai di 
Mei,” ucap ia. 

Hal demikian pula disampaikan 
Wamen untuk pembangunan Is¬ 
tora Papua Bangkit, yang letak¬ 
nya masih satu kompleks dengan 
venue aquatic. Pembangunan 
Istora Papua Bangkit dipastikan 
rampung satu bulan sebelum tar¬ 
get dalam kontrak pekerjaan yang 
ditetapkan pada Juli 2020. 

“Sehingga kalau dua gedung ini 
sudah rampung maka kita akan 
lebih fokus pada penataan ka¬ 


wasannya. Namun untuk penataan 
kawasan ini kita meminta dukun¬ 
gan dari Pemerintah Provinsi Pap¬ 
ua terkait (relokasi) rumah warga 
setempat yang sampai dengan hari 
ini belum tuntas”. 

“Dimana kurang lebih ada sekitar 
23 rumah lalu kompensasi terha¬ 
dap tanaman. Ini yang saya minta 
mari kita tuntaskan bersama kare¬ 
na penataan kawasan belum bisa 
dilakukan kalau masih ada pen¬ 
duduk yang tinggal,” terang ia. 

Selain mengunjungi venue aquat- 
ic, Wamen Wempi juga meninjau 
pembangunan venue hockey dan 
cricket di Doyo, Kabupaten Jay¬ 
apura. Dimana pembangunannya 
dipastikan rampung sebelum 19 
Juni 2020 atau sebelum pembukaan 
PON XX, 20 Oktober 2020. (P02) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 














^Lelemuku 


10 FEBRUARI -16 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


PERISTIWA 


Insan Pers Penting Dalam Kinerja Kepresidenan Jokowi 


BANJARMASIN - Presiden 
Joko Widodo hadir dalam pun¬ 
cak peringatan Hari Pers Nasional 
(HPN) Tahun 2020 yang digelar 
di Kawasan Perkantoran Sekretar¬ 
iat Daerah Pemprov Kalimantan 
Selatan, Kota Banjarbaru, pada 
Sabtu, 8 Februari 2020. Kehadiran 
Presiden ini dilakukan sebelum ke¬ 
berangkatannya menuju Canberra, 
Australia. “Saya membelokkan 
perjalanan via Banjarmasin. Sekali 
lagi, ini adalah demi Hari Pers Na¬ 
sional. Mengapa saya harus hadir? 
Karena insan pers adalah teman 
saya sehari-hari,” kata Presiden. 

Di hadapan insan pers dalam 
acara yang turut dihadiri sejumlah 
duta besar negara sahabat tersebut. 
Kepala Negara menyebut bahwa 
insan pers merupakan pihak yang 
selalu ada dalam kesehariannya 
sebagai Presiden Republik Indone¬ 
sia. “Ke manapun saya pergi yang 
selalu ikut bersama saya adalah 
para wartawan. Menteri kadang- 
kadang enggak ikut, tetapi war¬ 
tawan pasti ikut. Yang mengejar 
saya sehari-hari, yang mengha¬ 
dang saya untuk doorstop, yang 
menyebabkan saya kadang-kadang 
gugup dan gagap karena enggak 
siap ditanya sesuatu juga insan 



pers. Jadi berhadapan dengan in¬ 
san pers, saya itu bukan benci tapi 
rindu, tetapi selalu di hati dan sela¬ 
lu rindu,” imbuh Presiden. 

Untuk diketahui, sebelum meng¬ 
hadiri puncak acara HPN tersebut. 
Kepala Negara terlebih dahulu 
meresmikan Hutan Pers Taman 
Spesies Endemik Indonesia dan 
Taman Hutan Hujan Tropis In¬ 
donesia yang termasuk rangkaian 
kegiatan HPN 2020 di Kecamatan 
Cempaka, Kota Banjarbaru, den¬ 
gan lokasi yang tak berjauhan dari 


_N tiJ 

lokasi puncak peringatan HPN. 

Dalam peresmian itu. Kepala Neg¬ 
ara turut menanam pohon mersawa 
(Anisoptera marginata Korth.) di 
mana jenis tersebut disebut sudah 
sulit ditemukan di hutan alam seh¬ 
ingga perlu dilestarikan. Mengutip 
siaran pers Kementerian Lingkun¬ 
gan Hidup dan Kehutanan tanggal 
8 Februari 2020, Hutan Pers Taman 
Spesies Endemik Indonesia mene¬ 
mpati lahan seluas kurang lebih 5 
hektare yang nantinya akan ditan¬ 
ami 85 tanaman spesies endemik 


dari seluruh Indonesia, di antaran¬ 
ya ulin, tengkawang, jeumpa, ma- 
toa, kepel, mortolu, dan sebagainya. 

Hadir dalam kegiatan tersebut an¬ 
tara lain Menteri Koordinator Bidang 
Politik, Hukum, dan Keamanan 
Mahfud Md, Menteri Komunika¬ 
si dan Informatika Johnny Gerard 
Plate, Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Basuki Hadimul- 
jono. Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala 
KSP Moeldoko, dan Gubernur Kali¬ 
mantan Selatan Sahbirin Noor. (ROI) 


MI Temui Moeldoko Bahas Maluku di RPJMN 


SKK Migas dan BP Kembangkan Anak Papua 


AMBON - Upaya mengejar ket¬ 
ertinggalan melalui program perce¬ 
patan pembangunan Maluku yang 
digalakan Gubernur Maluku, Mu- 
rad Ismail, semakin menunjukkan 
titik terangnya. Kepala Staf Presiden 
(KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko 
saat ditemui Gubernur mengakui, 
sebagian besar program usulan Pe¬ 
merintah Provinsi Maluku telah dia¬ 
komodir dalam RPJMN 2020-2024. 
“Sementara program yang belum 
terakomodir dalam RPJMN akan di¬ 
upayakan dengan kebijakan lain, ses¬ 
uai aturan yang ada. Bila perlu akan 
didorong peogram yang teragen- 
dakan di tahun 2021, 2022 hingga 
2024,” jelas Moeldoko saat menerima 
Gubernur Maluku dan rombongan 
diruang kerjanya, Rabu (5/2). 

Kedatangan Gubernur ke Kantor 
Staf Presiden RI itu dalam rangka 
memantapkan realisasi proposal 
percepatan pembangunan Maluku. 
Gubernur juga memboyong Ketua 
DPRD Provinsi Maluku Lucky Wat- 
timury dan pimpinan Organisasi Pe¬ 
merintah Daerah (OPD) di lingkup 
Pemerintah Provinsi Maluku. Moel¬ 
doko sendiri didampingi Koordina¬ 
tor Tim Infrastruktur Kedeputian I 
KSP, Febri Calvin Tetelepta. 

Dalam pertemuan itu, Moeldoko 
menjelaskan, berbagai program 
pembangunan infrastruktur yang 
terakomodir dalam RPJMN 2020- 
2024, seperti pembangunan moda 
transportasi Trans Maluku yang 
mengintegrasikan transportasi da¬ 
rat, laut dan udara. Dalam rangka 
membuka keterisolasian di Malrtu, 
sejumlah infrastruktur seperti jalan 
Lintas Seram, jalan di Kepulauan 
Babar, Kepulauan Aru, Kepulauan 
Kei, Kepulauan Tanimbar, Lemola, 
Buru, dan pulau lainnya di Maluku, 


kini telah mendapat perhatian serius 
dari pemerintah pusat. 

“Pembangunan dan pengem¬ 
bangan beberapa bandara udara, 
pembangunan dan pengembangan 
pelabuhan laut, semuanya akan 
disesuaikan dengan RTRW dan 
kesiapan lahan, serta kesediaan 
partisipasi masyarakat,” jelasnya. 

Mantan Kepala Staf TNI Angka¬ 
tan Darat ini berharap, pertemuan 
ini adalah langkah awal dan Malu¬ 
ku dapat menindaklanjutinya den¬ 
gan pertemuan teknis melalui OPD 
dengan Kementerian dan Lembaga 
terkait untuk mendiskusikan kebu¬ 
tuhan infrastruktur daerah Maluku 
dari tahun 2020 hingga 2024. 

Gubernur menyampaikan rasa 
apresiasinya atas perhatian dan 
respon positif dari pemerintah 
pusat, terkhususnya Presiden RI 
Joko Widodo. “Atas nama pribadi 
dan masyarakat Maluku saya men¬ 
gucapkan terima kasih, semoga 
realisasi dari program percepatan 
pembangunan Maluku ini akan 
membuat kami bisa mengejar se¬ 
gala ketertinggalan,” katanya. 

Ia mengakui, tanpa perhatian dan 
dukungan pemerintah pusat, maka 
Maluku akan terjebak dalam kemi¬ 
skinan strukrural. Saat ini, kata dia, 
Maluku dinilai sebagai daerah tert¬ 
inggal karena menjadi provinsi termi¬ 
skin nomor empat dan daerah dengan 
pengangguran tertinggi di Indonesia. 
Meski luas wilayah Maluku yang lebih 
luas wilayah lautnya dari daratan, juga 
menjadi penyebab APBD Maluku 
sangat kecil untuk menunjang pem¬ 
bangunan di daerah ini. “Untuk itu, 
saya dan tim datang kehadapan Mo¬ 
eldoko untuk kiranya Maluku dapat 
diperhatikan dalam pembangunan 
lima tahun kedepan,” harapnya. (POl) 


JAYAPURA - SKK Migas - Bp 
Indonesia (Tangguh Operation), 
bersama Pemerintah Propinsi 
Papua Barat menyaksikan penyer¬ 
ahan sertifikat keahlian teknisi, 
berstandar Internasional dari 
Global Vocational Qualificatiom, 
Inggris, kepada 37 peserta (ang¬ 
katan 2) yang telah dibekali keah¬ 
lian selama 3 tahun pada pro¬ 
gram pemagangan teknisi Papua. 
Program berkelanjutan dihidang 
pendidikan ini, adalah bagian 
komitmen pengembangan talenta 
lokal Papua Barat, sebagai bagian 
dari upaya pemenuhan Amdal 
pengembangan Tangguh, dimana 
dalam operasional LNG tangguh 
telah diamanatkan perlu menuju 
komitmen 85% tenaga kerja be¬ 
rasal dari lokal Papua dan Papua 
Barat di tahun 2029 nantinya. 

Inaugurasi angkatan kedua pro¬ 
gram pemagangan teknisi Tang¬ 
guh dilakukan di lokasi pelatihan 
Petrotekno Ciloto, dihadiri oleh 
Wakil Gubernur Papua Barat, 
Bpk. Mohamad Lakotani, Kepa¬ 
la Perwakilan SKK Migas Papua 
dan Maluku, Bpk. Rinto Pudy- 
antoro. Kepala Bagian Umum 
dan Hukum - Sekretariat Badan 
Pengembangan SDM kementeri¬ 
an ESDM, Roy R.F.M Bait. Spe¬ 
sialis Madya Unit Percepatan 
Tangguh train3, Bpk Lolo Mar- 
bun, serta hadir mewakili BP, 
Regional President Asia Pasific, 
Bpk Nader Zaki dan BP Indone¬ 
sia Head of Country Moektianto 
Soeryowibowo. 

Dalam sambutannya. Wakil Gu¬ 
bernur Papua Barat, Bpk Muhamad 
Lakotani menyampaikan dan mem¬ 
berikan apresiasi dan penghargaan 
yang setinggi-tingginya kepada SKK 


Migas-BP Indonesia yang mana su¬ 
dah sangat membantu Pemerintah 
Daerah untuk memberikan pro¬ 
gram pemagangan teknisi Tangguh 
LNG kepada Pemuda-Pemudi Asli 
Papua untuk belajar dan dididik 
Petrotekno Ciloto. 

Wakil Gubernur Papua Barat 
berpesan kepada Pemuda Pemu¬ 
di Asli Papua yang dikukuhkan 
pada hari ini agar ilmu yang 
mereka dapatkan selama belajar 
di Ciloto bisa ditularkan kepada 
adik-adik di Papua guna mencip- 
takan Sumber Daya Manusia un¬ 
tuk anak-anak Papua yang han¬ 
dal, terampil, yang berkualitas 
dan berdaya saing tinggi. 

Akhir sambutan Wakil Guber¬ 
nur sekali lagi menyampaikan 
selamat kepada Orang Tua dan 
Anak-Anak Papua Yang Hari Ini 
telah dikukuhkan sebagai Tekni¬ 
si andal projek migas berkelas 
tingkat dunia. Sedangkan Kepala 
Perwakilan SKK Migas Wilayah 
Papua dan Maluku Bapak A. Rin¬ 
to Pudyantoro turut menyam¬ 
paikan terima kasih dan mem¬ 
berikan penghargaan kepada BP 
Indonesia bersama Petrotekno. 

Dalam pesannya. Kepala Per¬ 
wakilan SKK Migas Pamalu ber¬ 
pesan kepada Anak-Anak Papua 
bahwa jangan berbesar hati dan 
dan bangga karena tantangan kede¬ 
pan semakin banyak, Anak-Anak 
Papua harus terus banyak belajar 
dan tetap semangat, dengan hara¬ 
pan semoga kedepan bisa meraih 
keberhasilan dan kesuksesan serta 
mampu menunjukan daya saing 
tidak hanya pada projek projek 
migas di Papua, namun juga turut 
ikut berkompetisi pada projek 
nasional maupun dunia. (R04) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 










